EBOOK FUJ 

FOfcUM UBUMTU—IMPOMESJA.COM 


Shook ini adalah kar^a n^ata warga forum ubuntu—indonesia.com 
Ebook ini dibuat untuk keperluan belajan dan bebas disebarluaskan, dicopi^ sepanjang 
bermanfaat dan tidak untuk dikomensilkan. ^angan lupa URLn^a juga disentakan. 

www.ubuntu—indonesia.com 



Ebook Versi \,o 


15 februari 2011 


ubuntu® 

































































KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata itulah yang paling tepat mewakili semua proses 
yang telah dilalui oleh project ebook ini. Berbagi pengetahuan tanpa mengharapkan 
imbalan materi sangat terasa dalam project ini. Yah., itulah salah satu hal mendasar 
dari spirit Open Source yang menjadi basic fundamental yang diusung Forum 
Ubuntu-Indonesia.Com (FUI). 

Ketika project ini tercetuskan, kami para moderator forum dibantu beberapa warga 
FUI menyatukan ide tanpa terbebani target apalagi hasil yang harus perfect. Do it., 
itulah kunci sehingga tulisan-tulisan dari warga FUI saat ini telah menjadi ebook 
yang utuh, proses yang panjang dan melelahkan tentunya. 

Kami akui jika ebook ini memiliki banyak kekurangan tapi itu tidak menjadi 
penghambat untuk mem-publish karya ini. Ebook yang Anda baca saat ini adalah 
hasil kerja maksimal dari usaha kami yang dilakukan melalui media internet. 

Terima kasih kepada rekan-rekan kontributor yang telah memberanikan diri terlibat 
dalam project ini ditengah keterbatasan pengalaman menulis yang dimiliki masing- 
masing. Semoga tulisan rekan-rekan sekalian bernilai ibadah disisi-Nya. 

Tak lupa kepada editor yang telah meluangkan waktu memperbaiki tulisan-tulisan 
yang masuk dengan kesabaran dan ketelitiannya. Terima kasih kepada warga FUI 
yang sering menanyakan progress ebook, disitu kami menemukan lecutan semangat 
untuk merampungkan ebook ini secara total. 

Akhirnya kami warga FUI yang terlibat aktif dalam proses pembuatan ebook ini 
mendedikasikan tulisan-tulisan kami untuk memasyarakatkan penggunaan Ubuntu 
sebagai salah satu pilihan software open source untuk mengurangi tingkat 
pembajakan ditanah air. 


Salam Open Source 
Forum Ubuntu-Indonesia.Com 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 



DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR . i 

DAFTAR ISI . ii 

BAB 

I INSTALASI UBUNTU DESKTOP 10.04. LTS 1 

Media Instalasi Ubuntu . 1 

Mengenal Partisi GNU/Linux Ubuntu . 3 

Instalasi Ubuntu Desktop 10.04 LTS . 6 

Teknik Instalasi paket-paket Ubuntu . 22 

II SOLUSI HARDWARE UBUNTU 31 

Install VGA di Ubuntu . 31 

Install/compile Ulang Sound (alsa-driver). 35 

Instalasi driver wifi Broadcom di Ubuntu . 37 

Install Mobile Modem . 41 

Install Printer di Ubuntu . 46 

III DESKTOP ENVIRONMENT 56 

Ubah Theme Ubuntu, Wallpaper, Icon dan lainnya . 56 

Install Theme di Ubuntu . 65 

Screensaver. 66 

Membuat Shortcut di Desktop. 69 

Akses Program Lebih Cepat Via Panel . 72 

Startup Applications. 74 

Conky, Program Monitoring System di Desktop. 77 

IV OPTIMALISASI UBUNTU DESKTOP 82 

Perintah-perintah dasar GNU/Linux. 82 

Instalasi codec dan memainkan multimedia . 86 

Efek Desktop 3D di Ubuntu . 89 

Manajemen Paket di Ubuntu dengan APT . 97 

V APLIKASI UBUNTU 110 

Nautilus - File Manager Ubuntu . 110 

Gedit, text editor standar Ubuntu . 117 

Pemutar Multimedia di Ubuntu . 121 

MMC, Multimedia Converter GNU/Linux. 138 

Cheese - Aplikasi Webcam GNU/Linux. 140 

K3B - Disc Burner GNU/Linux yang Powerfull . 141 

Clamav - Antivirus untuk GNU/Linux. 145 

Gkamus - Aplikasi kamus elektronik di Ubuntu . 150 

ebook forum ubuntu-indonesia. com j i 

































Wammu, PC Suite di GNU/Linux. 151 

Ksnapshot, screen capture di GNU/Linux . 159 

VI BERINTERNET DENGAN UBUNTU 161 

Instalasi Browser Google Chrome/Chromium . 161 

Pidgin, Aplikasi Chating. 165 

Aria2, Download Manager Console Berkecepatan Tinggi. 170 

Firestarter, firewall di Ubuntu . 177 

VII TIPS DAN TRIK UBUNTU 184 

Backup Hasil Install dari Repository Online. 184 

Membuat Repository Offline dari DVD atau ISO. 186 

Menjalankan Aplikasi Windows di Ubuntu. 199 

Flash disk sebagai media instalasi ubuntu. 203 

Nonaktifkan Automount External Drive . 206 

DAFTAR KONTRIBUTOR . 210 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 















BAB I 

Instalasi Ubuntu Desktop 10.04. LTS 


A. Media Instalasi Ubuntu 

Media instalasi merupakan media yang digunakan untuk menginstall distribusi- 
distribusi GNU/Linux termasuk Ubuntu. Pada dasarnya media instalasi yang 
dijelaskan disini digunakan juga oleh distribusi GNU/Linux lainnya. 

!Distribusi biasa disebut (bistro merupakan kemeb(inux; (OS) beserta pafet-pafcet apbikasi yang dibundle 
sedemifian rupa. seperti ubuntu, redhat, centos, sbacfware dan Cainnya. z^wzo^distTmmtcbxgm 

Ada beberapa pilihan media instalasi yang dapat digunakan untuk menginstall 
distribusi Ubuntu pada komputer anda yaitu: 

1. Media CD/DVD ROM 

Media ini merupakan media instalasi yang paling populer dan menjadi media 
utama yang ditawarkan oleh pihak pengembang termasuk Ubuntu sendiri. 
Media ini bisa diperoleh dengan cara request free CDs (Shipit) atau membeli 
dari pihak ketiga, bisa juga download file ISO kemudian burn ke CD. 

2. Media Flash Disk 

BIOS komputer harus mendukung booting dari USB. Media flash disk ini cocok 
untuk komputer-komputer yang tidak memiliki CD/DVD drive seperti netbook 
yang banyak digunakan saat ini. Tekniknya sangat sederhana yaitu ISO file 
yang telah didownload disimpan ke flash disk dengan teknik tertentu yang akan 
dibahas tersendiri pada bagian berikutnya. 

3. Lainnya 

Selain kedua media diatas ada beberapa media lain yang bisa digunakan 
seperti harddisk, FTP dan NFS. 

Bagaimana mendapatkan master installer Ubuntu? 

Jawabannya sangat mudah tentunya, akses ubuntu.com situs resmi developer 
Ubuntu. Disitus ini ada dua alternative pilihan yang dapat digunakan untuk 
memperoleh installer Ubuntu yaitu dengan cara download file ISO atau pesan CD 
Ubuntu Gratisan (Shipit), berikut penjelasan kedua cara tersebut. 

1. Download file ISO Ubuntu 

Pada umumnya master distro GNU/Linux disediakan dalam format ISO file yang 
merupakan format terkompresi dalam bentuk image file. Khusus untuk Ubuntu 
dapat didownload di http://ubuntu.com/download . File ISO yang disediakan 
dikategorikan dalam beberapa bagian yaitu: 
a. Ubuntu Desktop 

Diperuntukkan untuk komputer-komputer desktop termasuk laptop dan 
sejenisnya kecuali netbook. Dalam keadaan terpaksapun sebenarnya jenis 
desktop bisa berjalan dengan baik dinetbook. Dibutuhkan memory dengan 
kapasitas minimal 256MB untuk menginstall versi ini, agar berjalan dengan 
baik dari pengalaman penulis sebaiknya memory diatas 512MB. 

Setiap versi Ubuntu Desktop dibagi dalam dua kategori berdasarkan jenis 
microprocessor yaitu: 

• Ubuntu Desktop 32-bit 

Jika anda menggunakan mikroprocessor keluaran intel maka jenis ini 
yang harus anda download. Ubuntu Desktop 32-bit biasa juga disebut 
X86 atau 1386 dimana i merujuk ke code name intel. Jenis ini juga 
digunakan untuk AMD 32 bit. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


1 



• Ubuntu Desktop 64-bit 

Jika anda menggunakan mikroprocessor keluaran AMD 64 bit pastikan 
mendownload jenis ini. Berlaku juga untuk jenis arsitektur EM64T seperti 
Athlon64, Opteron, EM64T Xeon dan Core 2. 

b. Ubuntu Server 

Diperuntukkan bagi komputer-komputer kelas server dan tanpa dukungan 
terhadap lingkungan Grafical User Interface (GUI) secara default. Ubuntu 
server hadir dengan lingkungan Command Line Interface (CLI) secara 
default. Jika anda telah menginstall Ubuntu Server jangan lagi mencari 
tampilan gratis. Jenis ini tersedia dalam dua kategori seperti diversi Ubuntu 
Desktop yaitu Ubuntu Server 32-bit dan Ubuntu Server 64-bit. 

c. Ubuntu Alternate 

Jika anda memiliki memory dibawah 256MB dengan spesifikasi hardware 
yang pas-pasan sebaiknya menggunakan Ubuntu Alternate sebagai solusi 
karena proses instalasi disajikan dalam mode text menu. Selain itu dengan 
CD alternate, upgarde versi Ubuntu dapat dilakukan tanpa perlu ada koneksi 
internet keserver Ubuntu. Jenis ini tersedia dalam dua kategori seperti 
diversi Ubuntu lainnya yaitu Ubuntu alternate 32-bit dan Ubuntu alternate 
64-bit. 

d. Ubuntu Netbook 

Diperuntukkan untuk netbook yang tersedia 2 versi yaitu: 

• Netbook live CD 

Jika netbook anda memiliki externel CD drive untuk digunakan live 
cd/install. Tidak ada perbedaan versi untuk jenis ini karena sudah 
mendukung intel/amd dan jenis lainnya. 

• Netbook live image 

Tersedia untuk platforms ARM yang terdiri atas: 

- Marvell Dove netbook live image 

- Freescale i.MX51 netbook live image 

Kedua jenis ini hanya mendukung booting dengan usb image. 

Kesalahan umum yang terjadi ketika seorang pemula yang telah mendownload 
salah satu file ISO yaitu CD Ubuntu yang telah diburn tidak dapat melakukan 
proses booting karena file ISO diburn sebagai file data yang seharusnya harus 
diburn sebagai image file. 

“Perflation boat pemufa, fife ISO yang tefafi cfidoumfoacf fiarus cfifntm sebagai image. 

Jika bandwidth internet yang anda miliki pas-pasan sebaiknya download dari 
server yang berlokasi di Indonesia. Berikut daftar-daftar yang kami 
rekomendasikan: 

- FOSS-ID dengan url di ftp://dl2.foss-id.web.id/iso/ubuntu/releases 

- KAMBING.ui.ac.id dengan url di ftp://kambing.ui.ac.id/iso/ubuntu/releases 

- Repo UGM dengan url di ftp://repo.uam.ac.id/iso/ubuntu 

2. Pesan CD Ubuntu Gratisan (Shipit) 

Cara ini membutuhkan waktu karena dikirim langsung dari luar negeri. 
Gunakan fasilitas Request free CDs (Shipit) yang ada di website ubuntu.com 
dengan url https://shipit.ubuntu.com . 

Selain cara diatas ada beberapa alternative pilihan yaitu dengan cara membeli 
master Ubuntu dari penyedia jasa yang disediakan oleh pihak ketiga, salah 
satunya bisa diorder di www.okusicomputersupport.com 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


2 



B. Mengenal Partisi GNU/Linux Ubuntu 

1. Jenis Partisi GNU/Linux Ubuntu 

Dilingkungan GNU/Linux dan sistem komputer umumnya dikenal tiga jenis 
partisi yaitu: 

1. Partisi Primary 

Jenis partisi ini merupakan jenis partisi utama diharddisk untuk system 
operasi umumnya. Partisi primary hanya bisa dibuat maksimal 4 partisi, hal 
ini sangat berbeda dengan sistem DOS yang hanya mengijinkan satu jenis 
partisi primary untuk system. Jenis partisi ini menempati nomor partisi 1, 2, 
3 dan 4. Misalnya harddisk sda bisa dibuat sdal, sda2, sda3 dan sda4. 

2. Partisi Extended 

Merupakan partisi perluasan untuk mengatasi kekurangan partisi primary 
dimana hanya dimunkinkan adanya 4 partisi. Jika ingin memiliki partisi lebih 
dari 4 maka partisi extended dibutuhkan yaitu dengan cara mengorbankan 
satu jenis partisi primary kemudian digunakan oleh partisi extended. 
Didalam partisi extended ini nantinya dibuat partisi logical untuk 
mendapatkan partisi yang lebih banyak. Partisi extended tidak dapat 
digunakan menyimpan data. Partisi jenis ini selalu menempati nomor partisi 
+ 1 dari partisi primary. Misalnya ada 2 jenis partisi primary di harddisk sda 
maka posisi partisi extended adalah sda3. 

3. Partisi Logical 

Jenis partisi logical selalu dibuat didalam partisi extended. Nomor partisi 
selalu mulai dari 5 sampai seterusnya. Misalnya ada 3 jenis partisi logical di 
sda maka masing-masing menempati sda5, sda6 dan sda7. 

Pada penjelasan diatas digunakan jenis harddisk SCSI dimana harddisk SATA 
termasuk jenis ini di Ubuntu. Penamaan harddisk IDE tidak dibahas disini 
karena Ubuntu membaca harddisk sebagai SCSI. 

2. Perbandingan tabel partisi GNU/Linux dan DOS/Windows 

Terpaksa harus membahas jenis partisi DOS/Windows dengan asumsi 
kebanyakan dari kita sudah terlanjur dari lingkungan tersebut. So enjoy 
sajalah. 


Tabel Partisi GNU/Linux 


sdal 


sda 2 


sda 3 


sda 5 


sda 6 


sda7 


Contoh kasus harddisk posisi sda. 

- Partisi Primary ada 3 yaitu sdal, sda2 dan sda3 

- Partisi Extended pasti hanya satu menempati sda4 (bawah sda5, sda6, sda7) 

- Partisi logical ada 3 yaitu sda5, sda6 dan sda7 


Tabel Partisi DOS/Windows 


C 


D 


E F 


Contoh kasus harddisk yang dibuat dari DOS/Windows. 
- Partisi Primary ada 1 yaitu drive C 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


3 










- Partisi Extended tidak terdefinisikan di abjad 

- Partisi logical ada 3 yaitu drive D, drive E dan drive F 

Jika diterjemahkan ketabel partisi GNU/Linux informasinya sebagai berikut: 

- Partisi Primary ada 1 yaitu sdal 

- Partisi Extended pasti hanya satu menempati sda2 

- Partisi logical ada 3 yaitu sda5, sda6 dan sda7 

Perbedaan utama antara tabel partisi GNU/Linux dan DOS/Windows terletak 
pada jumlah partisi primary yaitu system DOS/Windows hanya memiliki satu 
jenis partisi primary sedangkan GNU/Linux bisa 4 jenis partisi primary. 


3. Alokasi Partisi Ubuntu 

Setelah mengenal jenis partisi di GNU/linux harusnya membaca tabel partisi 
sudah ada gambaran umum dan itu merupakan bekal agar anda tidak 
kehilangan data ketika melakukan partisi saat proses instalasi Ubuntu. Sangat 
disarankan sebelum melakukan partising sebaiknya dan seharusnya data-data 
penting diharddisk dibackup kemedia lain semisalnya CD/DVD untuk 
menghindari kehilangan data yang banyak dialami oleh pemula. 


Untuk proses instalasi Ubuntu, dibutuhkan minimal dua partisi kosong untuk 
alokasi partisi / (baca root) dan swap. 

/ merupakan partisi system utama Ubuntu, mudahnya jika anda 
menginstall Windows maka / adalah drive C. Untuk space Ubuntu 
desktop direkomendasikan 4GB dengan asumsi untuk system saja. 

Swap merupakan partisi yang disiapkan sebagai cadangan ketika memory 
komputer full maka sebagian pekerjaan dialihkan ke swap ini. Swap 
secara teori 2xspace RAM. Ini berlaku saat RAM maksimal 512MB, 
jaman sekarang 1024MB untuk swap sudah termasuk besar sekali. 


Dengan kedua partisi diatas maka Ubuntu sudah memenuhi kriteria untuk 
diinstall dikomputer masing-masing. Berikut tabel partisinya.. 


sdal 


sda2 


Kedua partisi menggunakan jenis partisi primary, 
sdal swap 

sda2 mount point / 


Pertanyaan berikutnya drive D buat data di Ubuntu mana? 

Dasar Windows minded.. :) 

Jika kebutuhan anda senang dengan membangi-bagi partisi sesuai 
kegunaannya di Ubuntu bahkan lebih fleksibel. Setiap direktori dibawah / 
misalnya /boot, /home, /var dan lainnya bisa dibuatkan partisi sendiri. bahkan 
anda bisa membuat partisi /data sendiri. Yang perlu diperhatikan hanyalah 
mount point dari masing-masing partisi. 

‘Mount ‘Point adafafi titif mount yaitu partisi dikaitkan dipoint tertentu seperti /data, /media/cdrom 
dan sejmisnya. 

Misalnya saya membutuhkan partisi sendiri untuk /home dan /data, dimana 
/home dialokasikan untuk mengamankan data-data user dan /data digunakan 
untuk menyimpan data-data yang bisa diakses oleh semua user. Untuk lebih 
jelaskan saya buatkan tabel partisi seperti dibawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


4 





sdal 

sda2 

sda3 

sda4 


Semua partisi menggunakan jenis partisi primary. 

sdal swap 

sda2 mount point / 

sda3 mount point /home 

sda4 mount point /data 

Untuf besar space aiokgsi partisi sesuai kebutufan saja, tidak ada patokgn kfiusus yang 
iiirek.omendasik.gn. 


Dua contoh diatas kondisinya jika harddisk semua dialokasikan untuk Ubuntu. 
Bagaimana jika saya ingin Windows tetap ada? :-) 

Jawabannya sangat mudah, korbankan sebagian space harddisk anda untuk 
ditempati ubuntu. Umumnya komputer Windows terdiri dua partisi yaitu C dan 
D. Jika ada partisi E maka lebih baik mengorbankan partisi tersebut jika 
spacenya cukup besar partisi E yang diresize. Kesimpulannya gunakan partisi 
logical terakhir untuk menginstall Ubuntu jika anda masih sayang sama 
Windows. Seperti contoh kasus dibawah ini.. 


C 


D 


Untuk alasan fleksibelitas korbankan sebagian space partisi D untuk Ubuntu 
dengan cara rezise partisi menggunakan disk manajemen bawaan windows 
ataupun software semisal partition magic. Tabel partisi yang terbentuk 
nantinya sebagai berikut: 



Keterangan tabel partisi. 
sdal C Windows 
sda2 Extended 
sda5 D Windows 
sda6 swap 
sda7 / 


4. Menyiapkan Partisi untuk Ubuntu 

Pembahasan point 1, 2 dan 3 diatas sebagai pengantar teori saja agar anda 
bisa memahami partisi yang ada dikomputer sendiri. Konsepnya sangat 
sederhana, siapkan satu partisi kosong untuk membuat partisi yang akan 
ditempati swap dan / yang akan dibuat saat proses instalasi Ubuntu. 

Pilihan menggunakan aplikasi manajemen partisi apapun kembali kepilihan 
masing-masing karena harus dieksekusi di Windows sebagai wilayah kerja anda 
saat ini. Jika disk manajemen bawaan Windows yang anda install tidak 
mendukung resize partisi saya pribadi menggunakan EASEUS Partition Master 
yang versi Home Edition. Jenis ini free digunakan sampai tulisan ini dibuat. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


5 















c 


D 


ubuntu 


Kosongkan saja partisi untuk Ubuntu seperti gambar diatas. Selanjutnya anda 
bisa menginstall Ubuntu yang nantinya ditempatkan dipartisi kosong tersebut. 
Jika anda ingin mencoba menggunakan aplikasi manajemen partisi bawaan 
Ubuntu (Gparted) di mode live CD yang dibahas di bagian Instalasi Ubuntu 
Desktop 10.04 LTS. 


C. Instalasi Ubuntu Desktop 10.04 LTS 

Sebelum menginstall Ubuntu ada baiknya kita melakukan beberapa persiapan, 
khususnya yang akan menjadikan komputer dual boot sistem operasi Ubuntu dan 
sistem operasi lainnya (disini saya mencontohkan berdampingan dengan sistem 
operasi Ms. Windows ). Langkah-langkah standar yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Mencatat perangkat keras yang terpasang pada komputer kita khususnya VGA, 
LAN adapter, device wireless. 

2. Mempersiapakan Partisi hardisk. 

• Membuat partisi baru untuk menginstal Ubuntu Desktop, untuk lingkungan 
Windows dapat menggunakan Partition Magic dan sejenisnya tapi 
sebelumnya melakukan perubahan partisi disarankan untuk melakukan 
Defrag bisa menggunakan Auslogic Disk Defrag (aplikasi free yang cukup 
power full). 

• Setelah melakukan defrag maka proses selanjutnya membuat partisi baru, 
disini digunakan aplikasi bawaan ubuntu yaitu GParted. 

a. Masukkan CD Ubuntu (disini saya menggunakan ubuntu 10.04 LTS) dan 
boot awal pada DVD/ CD maka akan tampak tulisan Ubuntu (gambar P.l) 


ubuntu® 


Gambar P. 1 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


6 








Tunggu hingga terlihat menu install dan tulisan Welcome serta pilihan 
bahasa, Try Ubuntu 10.04 dan Install Ubuntu 10.04. (gambar P.2) 




ffiii tut ] fry yfeflffan 1Q.04 frafh This CD wlttimi* making any 
dwrgea to ycursys-lcm 

ny tmuiini iaw 


m -mlaV Oir^r ymi =u -m er a rp'.v tIip ranrpfm 

of the iivc. C.D can beViStalted ae i this computer so ycL- ca" run 
yWilu L&.54 ut lull ^perCi wlLhuuL Lhc CD 


AhsHttfing Use questions ^fraUl d only taScc □ fert mn lg j. 
itiij msy wish Ed read Lhc oi 





Gambar P.2 


b. Pilih Try Ubuntu 10.04 (live CD) hingga masuk ke desktop Ubuntu 
(gambar P.3) 



Gambar P.3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


7 























Kemudian pilih System->Administration->GParted (gambar P.4), 



Maka akan muncul window Gparted dengan fitur menu seperti pada 
aplikasi Partition Magic (gambar P.5). 


jl Appl ic-Kians i J liicc3 iy-.Mnm *1 J ?‘ 

1 B M JP'. ■ - ipubA' i Ijjj.— 

' 4 6 I'd BVftd m ■ ^Porind 

Sfbjicd tdil v:cw Dcwc ltirtftk>n Help 


■dcv/idul 

4.m r.m 


0 nppr^ti^n-"i pfsTrdinq 


l| . Mao ^jnr 12. AM Q ubunbj O 


■l.^UCiin 


pjQjjUun 

File Syytejn 

Size 

IhetJ 

Afcwfttto 1 

1 iitr« 

4.01 Gifi 

1.22-SiB 

- tfeuwtaz 

extended 

ii.sb Gis 

-| 

flisvfidas 

| ntfs 

TT.^anjD 

7.00 GiR 

unallocated 

l uriDl^DLaicd 

7.B4 Mifi 



i-n.'iqglp: ■ 


lUkiie'* Hag- 

2.7£ GaB tot 
— lbs 
£1 9E GiG 





r US .'de^iids Cf^-Tjcrl 


1 



Gambar P.5 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


8 





















c. Pilih partisi yang akan diubah. Disini saya memilih partisi /dev/sda5 
(gambar P.6) 


■[^j rtfipficsfroiH system ■ 

099 /dev/ada- G Farted 
EiRaitKi Frlif . ?s* Devi re Furtitinn Help 


% £3 FffCHtTAiSflft AM O, III. c!j 


<S> '4' l Ei 



eSinitsuii Fiti: S_y jLt'i n 

Alev.'bddl «tis 

- /dev.'□da7 txifcencted 

un^H^^Lcd uvjllocotpd 


9 operators pending 


. r^-MiVT-Fl - GRfllt«1 


Sf£i 

'4 D1 fiFB 
lLMGlB 


i/L.ecJ 


1.22 GiB 
3,00 Gjll; 


Unic=rd -1gy d 

2.7B GIB bod 
— Jba 

H 9G tl-n 





Gambar P. 6 


Kemudian klik kanan pada /dev/sda5 dan pilih "Reside/Move" (gambar 
P.7) 


-ipplfcfihnm H jy e r~: 

0 9# i'dsv/sdD - (jFarfed 

CsPartm ndk v=a,'d DevicE Parrmbb HEJp 


M "Ej 


fj i • MnnflprlS- n=~ M 0 .nr.i (!) 


/devi’Edal 
4.01 SB 


/devj&da-L 

- ,’iJpv.^riT? 


Hie SyitETTi 

H I'-tfs 


‘ 1A£9'&D0 • 

3l L 


jttetf/sda.5 

U.SBGafl 


it** 

■1.01 LdlB 

ll.sn nin 


used 


UlirJEOfl 




1.22 Gifl 


2 /3 "_t i ej bent 
— Ice 


Atenfcdab rAJs | LLya 


b4lo oiM 

LmaFliK3TErl .^ilorated 1 B4 

dslK'JE LtebrLG 


\\ 


CapV Orf+G 

Wife CiS+4^ 

t Ermst ts * 

UnrnmjTtr: 

^nliflejt flnrjs 

Chtt’ic 


0 otrer^iIdris. ptiidriy 

liihe! 





■ 3 idev^rts - r.Fsnefi 

Inforrpfillnn 

I 


Gambar P. 7 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


9 





























Maka akan tampil seperti pada gambar P.8, selanjutnya tinggal merubah 
ukuran partisi sesuai kebutuhan. 



Gambar P.8 


Seperti yang terlihat pada gambar P.9 penulis mengalokasikan partisi 
untuk intallasi Ubuntu sebesar 6 GB kemudian klik reside/move dan 
proses pengecilan partisi dilakukan walaupun sebetulnya belum terjadi di 
hardisk. 



Gambar P. 9 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


10 
















































d.Tahap selanjutnya adalah mengklik gambar checklist yang berwarna hijau 
untuk melakukan perubahan ke hardisk (gambar P.10). 



Gambar P.IO 


Bila ada peringatan seperti gambar P.11, klik Apply dan dilanjutkan 
proses sampai complete. 


1 •i* A'.<-n atic. Pi io-, 

t* a- rn M 

mm is; 

B:37*W QjllKrftfir £ti| 

/ctev.-sdu - QPaminJ 

n=^rTHrl Frlit VlftW n^ui-’r Partin^ Half: 


* * & 

i b, Vj'iidii i li GeB| f 

jttevjtedai 

/dev^da5 

ur^JicLrared 

4.01 uib 

b.ciOGie 


^rtiijan Fite 



Hags 

I'oey.'Eda 1 U r 

* Apply QperntFvra tv civyko 

!GiB boot 

- F 

Are YPP sure you want to 


— [ha 

iVJtzv/sduS 1 r 

apply the pending operations? 


GtB 

unallocated : i 

RHi!':;: pditn.1^% Fvk pOtenMRJ tC LOSS ttl DATA 


mi.i!Sgr.a^f it 

Ytiu ane ativ^Md to backup yo'.iT data before proceedlm] 

■ — 


. C«r- 




Gambar P.ll 


1 


e. Bila proses perubahan partisi berhasil maka hasilnya akan seperti gambar 
dibawah ini (gambar P.12). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


11 



































45 Applications Harts *1 J 

t Q9 /dev/ida- - G Parttd 

tiRirttd Etl.r virtu DflVltt PfnUliuil Hdp 


f| <— ■ MdNApl --■ AM O- i-'LnintiJ t!> 




I 


,[ ^dnnk /rieW&M from 1].SS GiB to ft.flQ GiB 


1 ipE-rBfian prandir-q 


tacv.'sdj -oPartcd 


Gam bar P.12 


/deviate ’ 

“ 


Fia^ 


fliev/sdel 

4.Di Gia 

6.00 GlB 


G:fi 

SciiTiFlDI* 

file 


IJ^rl 

Unused 

Atevftrial 

E ruffs 

it c>t pip 

l.??GaB 

J.7BPID tot 



GrS 


\ba 

rdev/sdES 

HTf 5 

□ £B PiB 

3 DOGlE 

3.00 Glz 

unallocated 

■3 



H 

majlocatcd 

jrs Heated fc" 

f, SA Mid 


—• 






U- 


f. Kemudian keluar dari aplikasi GParted dan bisa langsung meng -install 
Ubuntu ataupun restart untuk meyakinkan bahwa partisi sudah benar- 
benar sukses. 

3. Instalasi Ubuntu sendiri sebetulnya ada beberapa cara yaitu melalui media CD, 

USB flash dan yang lainnya disini saya mencoba memberikan contoh instalasi 

Ubuntu menggunakan media CD. 

• Pertama-tama silahkan booting melalui CD setelah tampil seperti gambar P.2 
maka kita bisa memilih langsung menginstal ubuntu atau melakukan live CD 
(disini disarankan menggunakan live CD terlebih dahulu agar kita 
mengetahui adakah perangkat keras yang butuh driver tambahan) 

• karena menggunakan live CD maka yang dipilih adalah Try Ubuntu 10.04 

• setelah tampilan gambar P.3 di desktop kita akan melihat 2 icon yaitu 
Example dan Install Ubuntu 10.04 

• Klik Install Ubuntu 10.04 dan akan terlihat tampilan gambar 1.1 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


12 













WefeomH 

Ready ti-r irateil? Gfrfe you answer a few Wi&^nr.’,. The cqmenrs 
of Hid live ZD can d l instaNod or. this computer =o y:_ Mr: mn 
i ih'iijju ' D.C1- -7 ?i.H -.rwil ' urn it Nie m 

toivrUrKj flirt tKPfttIfffl Vv-M owy Ute d ttrt nii'. .“rSi 

^U n iJV l'i i}i\ 1.0 J&KJ tfiit 0[ 





J-ESWBIS 


Gambar I.1 



• Bahasa yang dipilih adalah English kemudian klik Foward dan Ubuntu akan 
menyesuaikan setingan waktu dengan yang ada di komputer seperti terlihat 
pada gambar 1.2 



* Welcome 


Ready to install? Qrce you answer a few questions, the contents 
or the live CD con bo inylollcd on liiiy computer so you can run 
LJtRintu ID.fM at full speed without the cn 


© Setting up the clock 


hran^ais 
Gaeilge 

Gal«|u Setting up the clock 

Hrvatski 
Ifahann 

Kuicit Gettfrjg JT*e thru* from a netw&rt: tiffin sender.. 

Latviski ' , 

UetUVilSItali 

Magyar 


|4es. 


In¬ 


step 1 of 7 


Quit Fc-^grc 


Gambar 1.2 





* ^ Install 

_Setting up the dock 



Dibawah ini, gambar 1.3 adalah local time yang digunakan bila tidak sesuai 
Anda dapat merubahnya dan disesuaikan dengan negara dan waktu yang 
sesuai dengan GMT. Klik Foward untuk melanjutkan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


13 



























Kemudian akan diminta untuk menseting keyboard (gambar 1.4) yang 
digunakan, biasanya standart keyboard yang digunakan adalah USA 
sehingga tidak perlu dirubah. Namun anda dapat mencoba apakah keyboard 
yang dipakai dapat dikenali dengan baik dengan mencoba tombol-tombol 
yang ada di keyboard. Klik foward untuk ketahap selanjutnya. 



Keyboard layout 

[Install L which layout is most si miliar to your keyboard? 
.*• Suggested option U r=A 
, ITiiiP^ keymep 

I ChrjijL ^ yuur airm: 


USA 

USA. 

I ._ _I r | USA - CldS 

you rjjn type inm this, ho* t^ test ynur neiv keyboard layout. 

I 1 

step 3 Of 7 QL 


USA 

P-. USA Alternative international (former [ H 
M USA - Cherokee r* 


F-orward 


f V a 




—■ Install 

i 


Gambar 1.4 


• Selanjutnya pemilihan partisi dimana Ubuntu akan di -install, digambar 1.5 - 
1.8 terlihat bahwa sistem operasi terdahulunya dikenali oleh Ubuntu dalam 
hal ini adalah Windows serta dapat dilihat yang berwarna biru adalah 
/dev/sdal sekaligus tempat windows di-/'nsta// dan yang berwarna hijau 
adalah /dev/sda5. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


14 

























- Gambar 1.5 adalah instalasi Ubuntu di seluruh hardisk yang 
mengakibatkan sistem operasi terdahulu akan dihapus dan diganti 
dengan Ubuntu. 



- Gambar 1.6 adalah pemilihan partisi hardisk diserahkan seluruhnya 
kepada Ubuntu. 



- Gambar 1.7 adalah pemilihan partisi hardisk diserahkan kepada Ubuntu 
dan dipilih partisi hardisk yang paling besar. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


15 











































7 Q Install 



Prepare disk space 

This? computer hd 2 > MiacsoHl Windows XP Profe-ssioi^l on it. 

■ Microsoft Windows XP Prafe5sionat hdev/sdaL) □ /dev^daS 
3,3 GB 123 GB 

Where do you y^ont to ptl Ubuntu ID.047 

Hvstaii them &ide by side, choosing t^een them each startup 
Erase and use tire eiiliie disk 



This will dele 


nstall u t 


^use me largest continuous tree sp-ace 

Specify partitions manually (advanced! 1 


I Microsoft Windows XP Professional </dev/sdal> 

oue 


I /riev/sdaS 
123 m 


I Ubuntu 10.D1 

n.7we 


Step 1 of 7 


Q..it Back Forward 


Gambar I.7 



- Gambar 1.8 adalah pengaturan partisi dilakukan secara manual dan 
pilihan inilah yang dipilih karena diasumsikan sebelumnya Anda sudah 
menyiapkan partisi kosong untuk Ubuntu. 



• Setelah dipilih specify partitions manually (advanced) maka akan tampil 
seperti pada gambar 1.9 dimana telihat 3 partisi /dev/sdal, /dev/sda5 dan 
free space. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


16 






































Q Applications Places System * 7 

_ f ® © Install 


+ 4 , 3 Mc p ftpr 12. "1:02 PM 0 ubuntu 0 



Di free space itulah akan menginstal Ubuntu 10.04, disini free space untuk 
Ubuntu hanya 6 Gb dan disini dicontohkan membuat 3 partisi yaitu partisi 
root (dilambangkan dengan home dan swap. Yaitu masing-masing 

root= 2Gb (gambar 1.10), home= 3Gb (gambar 1.11) dan swap= 1Gb 
(gambar 1.12). 



Gambar 1.10 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


17 








































■El| Applications Places System 
-Hat. ■■■■' - install 


t| <1- IS Man Aff 12, 4:17 PM ft ubuntu Q 



Gam bar 1.11 



Gam bar 1.12 


Kemudian dilanjutkan dengan membuat user (gambar 1.13). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


18 

































































Gam bar 1.13 


Bila di -install berdampingan dengan sistem operasi yang lain maka akan 
tampil seperti dibawah ini. 



Gam bar 1.14 


• Ini adalah cara meng import user dari sistem operasi yang lain baik itu user 
serta folder-folder yang ada di sistem operasi tersebut (abaikan saja). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


19 






























• Dan yang terakhir adalah setting an yang telah dilakukan sebelumnya akan 
dikonfirmasi oleh Ubuntu. Bila ada ketidaksesuaian informasi bisa kembali 
untuk memperbaikinya dengan tombol back, namun bila yakin selajutnya 
tinggal klik Install (gambar 1.15) 



• Prosesnya instalasinya sendiri berlangsung antara 30-60 menit tergantung 
spesifikasi komputer, menggunakan komputer pentium 4 1,6 Ghz, RAM 512 
membutuhkan waktu kira 30 menit, proses penginstalan akan terlihat 
seperti gambar 1.16. 



Gambar 1.16 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


20 


























• Bila proses selesai maka akan ada pemberitahuan apakah akan melanjutkan 
live CD atau me-restart komputer. 

• Setelah restart maka tampilan awal ketika komputer hidup akan seperti 
gambar 1.17, bila akan memilih sistem operasi lain maka tinggal kita pilih 
dan tekan enter. 


SHU CKIJH yens ion l.9i-lubuntu3 



Use the r and * Keys to select which entry is highlighted. 
Fress enter to boot the selected 03> 'e' to edit the commands 
before booting or 'c‘ for a commond-linc. 


Gambar 1.17 


• Tampilan Login (gambar 1.18) masukan username dan password yang telah 
dibuat pada proses sebelumnya. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


21 

















Tampilan Desktop Ubuntu (gambar 1.19) 



• Selamat menikmati Ubuntu 10.04 LTS 


D.Teknik Instalasi paket-paket Ubuntu 

Software-software di Ubuntu sangat beragam, umumnya berlisensi General Public 
License (GPL) alias free/gratis. Instalasi paket Ubuntu ada beberapa teknik yang 
dapat digunakan, antara lain: 

1. Install dari Ubuntu Software Center, dengan tingkat kesulitan easy. 

2. Install dari Synaptic, dengan tingkat kesulitan normal. 

3. Install dari terminal, dengan tingkat kesulitan hard. 

4. Install dari file *.deb, dengan tingkat kesulitan hard. 

5. Install dari website online, dengan tingkat kesulitan easy. 

Berikut penjelasan dari masing-masing cara/teknik instalasi paket tersebut diatas: 
1. Install dari Ubuntu Software Center 

Teknik ini membutuhkan koneksi internet keserver repositori. 

1. Buka Applications - Ubuntu Software Center (seperti yang terlihat pada 
gambar U.l) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


22 





I t Applications 

Places System 1 

^ Accessories > 

1*^ Games > 

Graphics > 

^ internet > 

{5 Office > 

Sound Si Video > 




Gambar U. 1 


2. Ubuntu Software Center terlihat seperti gambar U.2. 



3. Anda bisa menggunakan pencarian software (pada pojok kanan atas) atau 
dapat juga memanfaatkan Departements yang sudah dikelompokkan. Hal ini 
akan membutuhkan koneksi internet atau bisa juga dengan memanfaatkan 
DVD-repositori. Misalkannya ingin menginstall 'codec' maka manfaatkan 
kotak pencaharian dengan kata kunci 'codec' dan akan muncul seperti 
gambar U.3. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


23 



































4. Selanjutnya pilih codec yang akan di -install, misalnya dipilih Ubuntu 
Restricted Extras dengan menekan tombol panah kanan, akan muncul 
informasi seperti gambar U.4. 



Gam bar U.4 


5. Klik install, kemudian akan muncul notifikasi password, isi dengan password 
user Anda. 


Authenticate 



Authentication is required to 
install softwdj^j packages 

An application is attempting to perform a r\ action that 
requires privileges. Authentication is required to perform this 
action. 


Password: 


|. Defalk 

| ©tan cel authenticate 

Gambar U.5 


Tunggu sebentar, maka Movie Player (Application - Sound & Video - Movie 
Player) anda akan bisa memainkan hampir semua file-file multimedia. 

2. Install dari Synaptic 

Teknik ini membutuhkan koneksi internet keserver repositori ataupun 
repositori offline berupa koleksi dvd repositori. 

1. Buka synaptic dari System - Administration - Synaptic Package Manager 
Lihat gambar U.6 dibawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


24 

































Gambar S. 1 


2. Misalnya Anda ingin install aplikasi alarm maka bisa menggunakan quick 
search atau langsung pilih paketnya seperti gambar S.2. Tinggal contreng 
kotak kecil didepannya, kemudian klik apply. 



3. Akan keluar window seperti dibawah (gambar S.3), dengan berbagai macam 
informasi antara lain paket mana saja yang akan di-/nsta//, berapa ukuran 
file yang akan di-download, berapa ruang hardisk yang akan digunakan 
(instalasi). Klik apply untuk mengeksekusi download. Hal ini sama juga bagi 
yang menggunakan DVD-repositori. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


25 






























4. Proses download & instalasi sedang berjalan. 


Hownlfirifling Pflfkagft Flips 


Downloading Package i iles 

Downloading file L of 1 
Download rate: unknown 
+ Show for individual files 


loanee! 

Gam bar S.4 


5. Proses instalasi selesai. 



6. Hasil instalasi yang berada pada Applications menu. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


26 

































3. Install dari terminal 

Teknik ini membutuhkan koneksi internet keserver repositori ataupun 
repositori offline berupa koleksi dvd repositori. Install dari terminal ada 2 cara 
yang dapat digunakan yaitu memakai aptitude dan instal file *.deb. 

Install memakai aptitude / apt-get 

1. Buka Applications - Accessories - Terminal 



2. Misal ingin install aplikasi 'alarm-clock'. Ketik: sudo apt-get install alarm- 
clock (gambar T.2). Butuh koneksi internet atau bisa juga menggunakan 
DVD -repository. 


□ _ X d s-a cxz @ d s a cjtz-d eskto p: ■— 


dsac a z(ad s a c * z - desktop; sudo apt-get install alarn-clock 
[sudo] password for dsacxz: 

Reading package lists.■■ Dene 
Building dependency tree 
Reading state inf o mat ion. . . Done 
The following NEW packages will be installed: 
alam-clack 

□ upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 51 not upgraded, 
need to gel 594kB of archives. 

After this operation. 2.oi5fcB of additional disk space will be used. 

Get:l httpj//dl2.foss-id.web.id karmic/universe alarn-clock 0.9.L9-1 [5&4kB] 
Fetched 594kB in 26s (22.GfcG/s) 

Selecting previously deselected package alarn- clock„ 

(Reading database ... 162911 files and directories currently installed.) 
Unpacking alarn-clock (fron .../alarm-clock_0.9,19-l_all,deb) ... 

Processing triggers for desktop-file-utils ... 

Processing triggers for nan-db ... 

Processing triggers for nenu ... 

Setting up alarn-ctodk (0.9.19-1) ... 

Processing triggers forming ... 

Processing triggers for python-support ... 
dsacxz^dsacxz-desktop: 

Gambar T.2 


3. Selesai, tinggal lihat hasil install tadi di Applications menu. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


27 




















Install dari file *.deb 

1. Buka Applications - Accessories - Terminal 

2. Masuk ke direktori tempat menyimpan file *.deb, misal alarm-clock_0.9.19- 
l_all.deb terletak di desktop. 

3. Ketik: cd Desktop 

4. Install file *.deb tersebut dengan perintah sudo dpkg -/' alarm-clock_0.9.19- 
l_all.deb 



5. Selesai, tinggal lihat hasil install pada Applications menu. 

6. Misalnya pada langkah ke-3 terjadi error umumnya disebabkan oleh faktor 

dibawah ini: 

° Kebutuhan depedencies maka perlu install dependencies paket terlebih 
dahulu. 

° Bisa juga karena paket telah ter -install versi terbaru maka install tidak 
perlu dilakukan. 

° Bisa juga karena paket dependencies yang terinstal merupakan versi 
terbaru maka paket yang akan di-/'r?sta// ini perlu versi yg terbaru juga, 
biasanya akan ditulis versi terbaru yang dibutuhkan. 

4. Install dari file *.deb 

Install dari file *.deb gampang-susah. Gampang karena cara install yang 
mudah cukup klik dua kali pada file *.deb tersebut maka proses install bisa 
langsung dilakukkan. Sulit karena bila ada depedencies maka perlu install 
dependencies yang disebutkan tersebut dahulu. 

1. Klik 2x pada file *.deb yang akan di -install. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


28 












2. Muncul window password, untuk autentifikasi user agar bisa instal aplikasi. 



You need to grant administrative rights to 
Install software 


It Is a possible security nsk to install packages files manually 
Install software from trustworthy software distributors only 


Password: 


i 




(£ Cancel 


Gam bar D.2 


3. Klik install, tunggu hingga proses selesai. 


x gcfehi-gtk 


Installation finished 


Package '£l£rm-c{o£k_Q.9.1Q-l_at{.deb' was instatled 
+ Terminal 

Automatically close after the changes have been successfully applied 

I KC lose 

Gam bar D.3 


4. Proses selesai, klik close. 



5. Tutup window, aplikasi siap dijalankan. 

Misalnya muncul error pada langkah ke-1 setelah klik 2x, umumnya 
disebabkan oleh faktoryang disebutkan pada point 6 Install dari file *.deb. 

5. Install dari website online 

Instalasi secara online misalnya http://appnr.com dan http://www.getdeb.net 
(harap dimaklumi karena jarang menggunakan instalasi online jadinya masih 
punya referensi sedikit). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


29 
































1. Dari situs appnr.com. tinggal cari aplikasi yang ingin di -install kemudian klik 
tom bo I install. 



2. Dari situs getdeb.net , misalnya ingin install game, klik tab games kemudian 
cari game yang diinginkan, terus klik install yang berada dibawah preview 
dari aplikasi yang dimaksud. 


JO MO. 


OetDels.net V2 Bet 


for Ubuntu Linux - Welcome ■ Swlftfox: 


Q&stOeb.ne-- ... © |^_ 


j * | ► | | & j [ X | || : Q http.,iVV(Wv..g etdefc.net/wekome.' 


* ™ ' ! ’'-‘I oc-:c 4 




an T Sc-cF* T job" wed as ' lacn 1 CzTin nslnrtc Cifrends TIKI-JN6 Hem □schooling 


<3 jaetdeb 

■--Jj .-- i-sftLHrc gau u:rt 


[ieirch 


Welcome App:. 


Games. Contact IJs Sponsors 

Lisjrin } Ksgestw 


GetDeb Software Portal 


GetDeb is an unofficial project with the mission to provide the latest open source and freeware applications 
for the current. Ubuntu Linux release, in an easy lo insfalE manner. 

The GetDeb repository extends the omnia! repositories by providing latest versions and new applications. 
Unlike the official packages. Get Deb packages do not have a predefined release schedule - new software 
versions are provided! as they become available from their authors. There Is a short and limited testing phase 
instead of a full testing cycle to ensure packaging quality, however it is less strict than Ubuntu’s official 
requirements. 

You may also be Interested on the UbuntuBackports project. It has a limited scops compared to GetDeb but 
the advantage of helnq an Ubuntu official project. 

Learn howto Install applications from this web site by dlcklng here 

GetDeb is sponsored by: 


PigUJG 


Pigux, 


This month we are funning with 43 e from sponsorship. 

■; j(i i i.i rtic-lictOtfi 1 m- I OK^ci'jiiitiedwijin tiy iir^n~i lh; "n , wwe-c-1 (Ji'^T FvitN 




Gam bar 0L.2 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


30 















































BAB II 

Solusi Hardware Ubuntu 


A. Install VGA di Ubuntu 

1. Sekilas tentang Grafis Intel di GNU/Linux 

Bagi pengguna Ubuntu, grafis yang ditawarkan Ubuntu memang sangat 
menarik, tentu saja ini menjadi nilai tersendiri bagi para pengguna yang baru 
saja migrasi dari OS lain. Bahkan oleh para end user yang sudah banyak 
mengenal GNU/Linux. 

Hal ini tidak lepas dari makin banyaknya vendor video kartu grafis yang 
semakin terbuka dengan opensource sehingga memudahkan integrasi ke 
dalam lingkungan GNU/Linux. Berapa vendor besar penghasil kartu grafis 
yang cukup populer di pasaran antara lain Intel, ATI, Nvidia, SIS dan VIA. 

Intel, merupakan salah satu vendor besar yang memiliki sejarah panjang 
dalam memproduksi driver opensource untuk chips grafis produksi mereka. 
Hampir sebagian chipset grafis dari Intel telah di -support dengan baik oleh 
Linux kernel dan bisa berfungsi dengan baik di GNU/Linux tanpa perlu 
konfigurasi lebih lanjut. 

Jajaran terbaru dari kartu grafis Intel, seperti seri Graphics Media Accelerator 
(GMA) misalnya GMA 500, GMA 950 dan Iain-lain merupakan generasi 
integrated processor grafis yang memungkinkan komputer di -build tanpa 
memerlukan kartu grafis terpisah, yang tentunya mengurangi biaya dan 
konsumsi listrik dan noise. Intel seri GMA umumnya ditemukan di notebook 
dan desktop, hampir 90% dari semua komputer telah memiliki grafis 
terintegrasi. 

2. Mengetahui tipe dan model kartu grafis 

Untuk mengetahui tipe video card yang ada di komputer dapat digunakan 
perintah Ispci atau Ishw maupun tool yang dapat mendeteksi hardware. Untuk 
mengetahui tipe video card dengan menggunakan perintah tersebut buka 
terminal dengan cara klik menu Applications -» Accessories -» Terminal, lalu 
ketikkan perintah dibawah ini. 

$ Ispci | grep VGA 

Dengan demikian akan muncul informasi seperti dibawah ini. 

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82845G/ 
GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated Graphics Device (rev 03) 

Perintah diatas akan memberikan informasi tentang kartu grafis yang 
digunakan seperti manufacture, model dan nomor revisi. 

Atau menggunakan perintah ishw untuk dapat melihat tipe video card dengan 
mengetikkan perintah berikut di terminal. 

$ sudo Ishw -c display 

Dibawahnya akan muncul informasi berikut. 

*-display 

description: VGA compatible controller 

product: 82845G/GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated 

Graphics Device 

vendor: Intel Corporation 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


31 



physical id: 2 

bus info: pciOOOOO:00:02.0 

version: 03 

width: 32 bits 

clock: 33MHz 

capabilities: pm vga_controller bus_master cap_list 
configuration: driver=intelfb latency=0 module=intelfb 

Seperti yang terlihat pada informasi di atas bahwa kartu grafis onboard di 
komputer penulis adalah chipset onboard intel graphic 82845G/GL 
(Brookdale-G)/GE atau seri i845. 

3. Install driver grafis Intel di Ubuntu 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hampir sebagian besar komputer yang 
menggunakan kartu grafis intel tidak mengalami masalah saat di install 
GNU/Linux, termasuk Ubuntu. Walaupun demikian beberapa kasus kadang 
memerlukan usaha lebih agar kartu grafis Intel bekerja maksimal. Jadi end 
user tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah driver VGA Intel. 

Di Ubuntu, driver untuk chipset grafis Intel ada dalam paket xserver-xorg- 
video-intel. Seperti yang terlihat pada gambar VG.l bahwa paket xserver- 
xorg-video-intel merupakan driver untuk chipset grafis intel seri family Intel 
i8xx dan i9xx chipsets termasuk di dalamnya adalah seri i810, i815, i830, 
i845, i855, i865, i915, i945 dan i965. 


•0 ubuntu 

» Ubuntu » Packages » lucid » xll» xserver-xorg-video-intel 

[ Source: xserver-xorq-video-intei r hardy ] [ hardy-updates ] [ intrepid ] [ intrepid-updates ] [ jaunty ] [ jaunty-updates ] [ karmic ] [ karmic-updates ] [ lucid ] 
] 


Package: xserver-xorg-video-intel (2:2.9.1-3ubuntu5) 


X.Org X server ■■ Intel i8xx, i9xx display driver 

Links for xserver- 
xorg-video-intel 

This package provides the driver for the Intel i8xx and i9xx family of chipsets, including i810, i815, i830, i845, i855, i865, i915, 
i945 and i965 series chips. 

This package also provides XvMC (XVideo Motion Compensation) drivers for i810/i815 and i9xx and newer chipsets. 

More information about X.Orq can be found at: <URL:http://Www.X.orq> <URL:http://xora freedesktop orq> 

<URL :http ://lists .freedesktop. o rq/m ai 1 m an/I i sti nf o/x o rq > 

This package is built from the X.org xf86-video-intel driver module. 

Ubuntu Resources: 

• Bug Reports 

• Ubuntu Changelog 

• Copyright File 

Download Source Package xseiver- 


Gambar VG.l 



Berikut ini cara install grafis Intel di Ubuntu, klik menu Applications -> 
Accessories -> Terminal. Kemudian ketikkan perintah berikut 

$ sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel 

Jika ingin men -download dan compile sendiri driver grafis intel, Anda dapat 
download di http://intellinuxaraphics.orQ/download.html (gambar VG.2) 
dengan mengambil paket release stable terakhir. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


32 


























File Edit View History Bookmarks Tools Help 


Intel Linux Graphics: 2010Q2 - Iceweasel 



Main Menu 


Home 

Docunentalion 

Development Tet 

Download 


Intel 2010Q2 graphics package 


components 


Hardware Matrix 

Related projects 


2D driver: xt86-video-intel 2.12.0 release 
3D driver: mesa 7.8.2 release 
Libdrm: libdrm-2.4.21 release 
Kernel: 2.6.34 release 
Cairo: cairo-1.9.8 
Libva: libva-1.0.3 

(xserver-1.8.1 is recommended to use with this package) 


Check Download page forwhereto getthe source git tree. 


major improvements 


xf86-video-intel 2.12.0: 

* Many performance improvements targeting i915/i945/G33/Pineview graphics chipset. 

* Improved Xvmc and overlay, adding GEM support. 

* Fixes for page-flipping and other DRI2-handling bugs, 
mesa 7.8.2: 

* Various i965 and i915 driver fixes, 
kernel 2.6.34: 

* Unstable framebuffer compression is now disabled on 915GM and 945GM. 

* Ironlake interruptwedging fixed. 

* Tiling bugs on 915-945 fixed. 

* Removed unreliable ACPI LID state-based laptop display setup. 

* Memory self-refresh mode implemented on 915-945 for power saving. 

Intel hardware-accelerated H.264 decoding for Intel® HD Graphics, (detail, requiring 2.6.35-ish kernel) 


known issues 


TODO: 



Gam bar VG.2 


4. Bagaimana agar driver bekerja dengan baik 

Pada umumnya kartu grafis intel bekerja dengan baik, namun adakalanya 
akan bermasalah. Agar driver intel bekerja dengan baik, ada beberapa 
komponen yang diperlukan sebagai berikut. 

- agpgart : modul kernel untuk driver AGP GART 

- drm : modul kernel untuk support Direct Rendering Manager (DRM) 

- libdrm : interface userspace terhadap modul kernel DRM 

- libgll-mesa-dri : implementasi free OpenGL DRI API 

- libgll-mesa-glx : GLX runtime support untuk openGL rendering 

- Mesa-utils : berbagai utilitas untuk Mesa GL utilities 

- Mesa dan dukungan 3D 

Catatan: 

Beberapa hal dibawah ini mungkin akan bermanfaat saat driver grafis tidak 
bekerja dengan optimal. Jadi saat driver sudah bekerja dengan baik, 
sebetulnya tidak terlalu perlu mengkonfigurasi secara manual. 

5. Mengecek support DRM 

DRM (Direct Rendering Manager) merupakan sebuah usaha untuk 
memaksimalkan Xorg pada akselerasi 3D pada kartu grafis dengan 
menambahkan modul kernel yang digunakan untuk keperluan direct 
rendering. 

Anda dapat mengecek apakah kernel yang sedang berjalan di sistem Ubuntu 
telah dikonfigurasi agar support DRM atau tidak. Untuk melihatnya jalankan 
perintah berikut pada terminal. 

$ cat /boot/config-'uname -r' \ grep CONFIG_DRM_I 

Maka akan muncul informasi berikut. 

CONFIG_DRM_1810=m 
CONFI G_ DRM_ 1830=m 
CONFIG DRM I915=m 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


33 











Jika tampak seperti di atas berarti VGA Intel yang digunakan support fungsi 
Direct Rendering Manager (DRM). 

6. Mengaktifkan driver Intel 

Agar gratis bekerja menggunakan driver intei, yakinkan bahwa X server 
sudah dikonfigurasi menggunakan driver intei. Hal ini bisa dilihat dengan 
mengedit konfigurasi /etc/Xll/xorg.conf, dengan menambahkan/mengedit 
dan menggunakan Driver "intei' di section Device seperti tampak dibawah ini. 

Section ”Device" 

Identifier "name” 

Driver "intei" 

Entries ... 

EndSection 

Secara default file xorg.conf untuk Ubuntu 9.10 dan 10.04 tidak ada filenya. 
Untuk membuatnya bisa di copy-paste dari Ubuntu lama atau bisa dari 
failsafe dan generate sendiri. 

Copy dari failsave 

$ sudo cp /etc/Xll/xorg.conf.failsafe /etc/Xll/xorg.conf 

Generate sendiri. 

$ cd /etc/Xll/ 

$ sudo Xorg -configure :1 

$ sudo cp /etc/Xll/xorg.conf.new /etc/Xll/xorg.conf 

7. Mengaktifkan fungsi DRI 

DRI singkatan dari Direct Rendering Infrastructure, merupakan tools yang 
memungkinkan akses langsung ke hardware gratis di bawah X Window 
System dengan cara yang aman dan effisien. 

Pertama, module GLX dan DRI harus di load dengan cara sebagai berikut: 

Section "Module" 

# . . . 

Load "glx" 

Load "dri" 

# ... 

EndSection 

Section "DRI" 

Mode 0666 
EndSection 

Setelah restart X server, Anda dapat mengecek apakah direct rendering 
sudah aktif dengan menjalankan tool glxinfo (merupakan tool dari paket 
mesa-utils). 

$ glxinfo 

hasil output perintah glxinfo seharusnya direct rendering: Yes dan driver 
intei siap untuk di gunakan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


34 



B. Install/compile Ulang Sound (alsa-driver) 

Ketika pertama kali meng -install Ubuntu, pada umumnya driver soundcard sudah 
t er-install otomatis dan sudah dapat bekerja dengan baik. Tapi tidak dibeberapa 
kasus seperti hardware yang ber soundcard VIA. Seperti pada laptop penulis, 
sound sudah bunyi, tapi begitu dicolokin jack headphone suaranya tidak keluar 
sama sekali. Hal ini penulis alami sejak menggunakan jaunty, karmic sampai 
lucid memaksa penulis harus meng -compile ulang alsa-driver. 

Berikut ini dijelaskan tahapan yang bisa dijadikan acuan. Pastikan Anda 
terkoneksi dengan internet! Pertama yang harus dilakukan memeriksa jenis 
hardware sound yang digunakan. Caranya ke menu Applications -» Accessories -» 
Terminal. Gunakan perintah Ispci untuk mendapatkan informasi hardware sound 
Anda. 

$ Ispci | grep Audio 

Anda akan mendapatkan informasi seperti dibawah ini. 

04:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT1708/A [Azalia HDAC] 
(VIA High Definition Audio Controller) (rev 10) 

Jika hardware sound Anda sama dengan di atas lanjutkan ke tahap berikutnya. 
Ketik apiay -I pada terminal (gambar SO.l). 

$ apiay -1 



Selanjutnya masuk ke menu System -* Administration -* Synaptic Package 
Manager. Pada kolom Quick Search ketik alsa-source contreng pada aisa-source, 
pilih Mark for installation, kemudian klik tombol Apply untuk memulai proses 
instasi. Gambar SO.2 di bawah menunjukkan paket alsa-source telah ter -install. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


35 











Download alsa-driver di A?ftp ://www.alsa-project.org_ . Sampai tulisan ini dibuat, 
alsa-driver sudah di versi alsa-driver-1.0.23. Ekstrak alsa-driver-1.0.23.tar.gz di 
home direktori Anda. 

Masuk ke terminal dan pindah ke direktori alsa-driver-1.0.23 yang di ekstrak tadi 
dengan mengetik perintah di bawah ini. 

$ cd alsa-driver-1.0.23/ 

Lalu configurasi alsa dengan mengetik perintah di bawah ini (gambar SO.3). 

$ sudo ./configure 



Lanjutkan dengan proses kompile dengan perintah di bawah ini. 

$ sudo make 
$ sudo make install 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


36 




































Kompile ini akan memakan waktu yang relatif lama, jadi harap sabar. Jika sudah 
selesai, restart komputer Anda karena logout tidak akan cukup untuk menikmati 
efek kerja sebelumnya. 


Setelah komputer kembali beroperasi masuk kembali ke terminal lalu ketikkan 
perintah berikut. 

$ sudo apt-get install gnome-alsamixer 


Tunggu proses selesai, lalu ketikkan aplay -I (masih di terminal ~ gambar SO.4) 
dan bandingkan hasilnya dengan sebelum Anda mengkompile tadi. Masuk ke 
menu Applications -> Sound & Video -> GNOME ALSA Mixer. Hilangkan contreng 
pada bagian Headphone (gambar SO.4). 



Gambar SO. 4 


Selamat menikmati musik di Ubuntu box Anda 


C. Instalasi driver wifi Broadcom di Ubuntu 

Setiap rilis Ubuntu penulis tidak pernah absen menggunakan metode ini di laptop 
yang memakai wifi broadcom, sejak Ubuntu Jaunty, Karmic Koala sampai Lucid 
Lynx yang sekarang sudah rilis. Untuk versi Karmic Koala dan Lucid Lynx 
mungkin sudah membawa beberapa paket sendiri di CD Installer Ubuntu- nya. 
Beberapa laptop mungkin sudah otomatis t er-install setelah selesai proses 
installasi Ubuntu, tapi tidak untuk laptop penulis. 

Sebelum memulai instalasi paket-paket driver untuk wifi broadcom, pastikan cek 
terlebih dahulu di terminal dengan mengetik perintah 'Ispci' (tanpa tanda kutip), 
nanti akan keluar beberapa informasi tentang hardware yang Anda gunakan. 
Tampilan di komputer penulis seperti berikut: 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


37 



















$ lspci | grep Network 

05:01.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce 
One 54g] 802.llg Wireless LAN Controller (rev 02) 

Download beberapa paket di bawah ini disini . 

1. ndiswrapper-utils-l.9_l.54-2ubuntul_i386.deb 

2. ndiswrapper-common_l.54-2ubuntul_all.deb 

3. b43-fwcutter-011.tar.gz 

4. broadcom-wl-4.150.10.5.tar.gz 

5. broadcom-win-32.tar.gz 

Untuk memudahkan proses instalasi ektrak paket 3,4, 5 dan tempatkan semua 
paket-paket tadi di home direktori Anda (gambar WF.l). Buka terminal, lalu ketik 
perintah di bawah ini. 

$ sudo dpkg -i ndiswrapper-common_l. 54-2ubuntul_all. deb && sudo \ 
dpkg -i ndiswrapper-utils-1.9_1.54-2ubuntul_i386.deb 

Keterangan ; baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris perintah yang 
bersambung. 



Proses akan seperti tampak di bawah ini. 

$ sudo dpkg -i ndiswrapper-common_l.54-2ubuntul_all.deb && sudo dpkg 

-i ndiswrapper-utils-1.9_1.54-2ubuntul_i386.deb 

Selecting previously deselected package ndiswrapper-common. 

(Reading database . . . 114532 files and directories currently 

installed.) 

Unpacking ndiswrapper-common (from ndiswrapper-common_l.54- 

2ubuntul_all.deb) ... 

Setting up ndiswrapper-common (1.54-2ubuntul) ... 

Processing triggers for man-db ... 

Selecting previously deselected package ndiswrapper-utils-1.9. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


38 




















(Reading database . . . 114543 files and directories currently 

installed.) 

Unpacking ndiswrapper-utils-1.9 (from ndiswrapper-utils-1.9_1.54- 
2ubuntul_i386.deb) ... 

Setting up ndiswrapper-utils-1.9 (1.54-2ubuntul) ... 

Processing triggers for man-db ... 

Kemudian gunakan ndiswrapper untuk meng -in stall driver broadcom ( broadcom- 
win-32.tar.gz/ driver dari Windows Xp) dengan mengetik perintah berikut: 

$ sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf 
installing bcmwl5 ... 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

forcing parameter IBSSGMode from 0 to 2 

$ sudo ndiswrapper -1 
bcmwl5 : driver installed 

device (14E4:4318) present (alternate driver: ssb) 

$ sudo ndiswrapper -ma 

module configuration information is stored in /etc/modprobe.d/ 
ndiswrapper 

$ sudo ndiswrapper -mi 

module configuration information is stored in /etc/modprobe.d/ 
ndiswrapper 

Selanjutnya masuk ke direktori b43-fwcutter-011 / install b43-fwcutter-011 
tersebut degan perintah-perintah di bawah ini: 

$ sudo make 

make: Nothing to be done for "all'. 

$ sudo make install 

install -d -o 0 -g 0 -m 755 /usr/local/bin/ 

install -o 0 -g 0 -m 755 b43-fwcutter /usr/local/bin/ 

install -d -o 0 -g 0 -m 755 /usr/local/man/manl/ 

install -o 0 -g 0 -m 644 b43-fwcutter.1 /usr/local/man/manl/ 

Pindah ke direktori broadcom-wl-4.150.10.5/driver. Selanjutnya meng -in stall 
firmware broadcom: 

$ sudo ../../b43-fwcutter-011/b43-fwcutter -w /lib/firmware/ \ 

wl_apsta_mimo.o 

This file is recognised as: 

ID : FW13 

filename : wl_apsta_mimo.o 

version : 410.2160 

MD5 : Cb8d70972b885blf8883b943c0261a3c 

Extracting b43/pcm5.fw 
Extracting b43/pcm4.fw 
Extracting b43/ucodel5.fw 
Extracting b43/ucodel4.fw 
Extracting b43/ucodel3.fw 
Extracting b43/ucodell.fw 
Extracting b43/ucode9.fw 
Extracting b43/ucode5.fw 
Extracting b43/ucode4.fw 


ebook forum ubuntu4ndonesio.com 


39 




Extracting b43/lp0bsinitvalsl5.fw 
Extracting b43/lp0initvalsl5.fw 
Extracting b43/lp0bsinitvalsl4.fw 
Extracting b43/lp0initvalsl4.fw 
Extracting b43/a0glbsinitvalsl3.fw 
Extracting b43/a0glinitvalsl3.fw 
Extracting b43/b0g0bsinitvalsl3.fw 
Extracting b43/b0g0initvalsl3.fw 
Extracting b43/lp0bsinitvalsl3.fw 
Extracting b43/lp0initvalsl3.fw 
Extracting b43/n0absinitvalsll.fw 
Extracting b43/n0bsinitvalsll.fw 
Extracting b43/n0initvalsll.fw 
Extracting b43/aOglbsinitvals9.fw 
Extracting b43/aOgObsinitvals9.fw 
Extracting b43/a0glinitvals9.fw 
Extracting b43/a0g0initvals9.fw 
Extracting b43/b0g0bsinitvals9.fw 
Extracting b43/b0g0initvals9.fw 
Extracting b43/a0glbsinitvals5.fw 
Extracting b43/a0g0bsinitvals5.fw 
Extracting b43/a0glinitvals5.fw 
Extracting b43/a0g0initvals5.fw 
Extracting b43/b0g0bsinitvals5.fw 
Extracting b43/b0g0initvals5.fw 
Extracting b43/a0g0bsinitvals4.fw 
Extracting b43/a0g0initvals4.fw 
Extracting b43/b0g0bsinitvals4.fw 
Extracting b43/b0g0initvals4.fw 

$ sudo ../../b43-fwcutter-011/b43-fwcutter -w /lib/firmware/ \ 

wl_apsta-3.130.20.0.0 

This file is recognised as: 

ID : FW10 

filename : wl_apsta.o 

version : 295.14 

MD5 : e08665c5c5b66beb9c3b2dd54aa80cb3 

Extracting b431egacy/ucode2.fw 
Extracting b431egacy/ucode4.fw 
Extracting b431egacy/ucode5.fw 
Extracting b431egacy/ucodell.fw 
Extracting b431egacy/pcm4.fw 
Extracting b431egacy/pcm5.fw 
Extracting b431egacy/a0g0bsinitvals2.fw 
Extracting b431egacy/b0g0bsinitvals5.fw 
Extracting b431egacy/a0g0initvals5.fw 
Extracting b431egacy/a0glbsinitvals5.fw 
Extracting b43legacy/a0g0initvals2.fw 
Extracting b431egacy/a0glinitvals5.fw 
Extracting b431egacy/b0g0bsinitvals2.fw 
Extracting b431egacy/b0g0initvals5.fw 
Extracting b431egacy/b0g0initvals2.fw 
Extracting b431egacy/a0g0bsinitvals5.fw 

Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang bersambung. 

Sampai tahap ini proses instalasi selesai, silahkan Anda coba koneksi wifi Anda. 
Jika tidak bisa cobalah logoff dulu atau dalam beberapa kasus laptop harus di- 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


40 




restart untuk mengaktifkan perubahan. Gambar WF.2 memperlihatkan proses 
wireless sedang mencari koneksi. 


,5^ fit'll Tue 



Gambar WF.2 


D. Install Mobile Modem 

1. Install Modem CDMA ZTE AC2726 

Dalam tutorial ini akan diperlihatkan bagaimana cara b er-internet di Ubuntu 
Karmic Koala 9.10 dengan menggunakan modem CDMA ZTE AC2726. Teknik 
di bawah ini belum diujikan di Ubuntu 10.04 LTS sampai tulisan ini dibuat. 

Hal pertama yang dilakukan adalah download paket-paket yang dibutuhkan 
agar Ubuntu Karmic Koala 9.10 bisa berkomunikasi dengan modem CDMA 
ZTE AC2726. 2 paket yang paling dibutuhkan adalah usb modeswitch dan 
wvdial . Kedua paket tersebut tidak diikutsertakan dalam CD instalasi Ubuntu 
Karmic Koala 9.10. 

Paket usb modeswitch bisa diunduh di http://packaaes.debian.org/sid/i386/ 
usb-modeswitch/download dan paket wvdial bisa diunduh di http://packaaes. 
ubuntu.com/karmic/i386/wvdial/download. 

Jika sudah selesai di -download, jalankan kedua paket tersebut dengan cara 
klik 2X di nautilus atau melalui terminal dengan perintah dibawah ini. 

$ sudo dpkg -i nama_paket.deb 

Perhatikan secara seksama ketika proses instalasi sedang berjalan, 
adakalanya proses instalasi tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini biasanya 
disebabkan masalah dependensi paket yang belum t er-install. Jika hal itu 
terjadi, informasi yang dibutuhkan terdapat di link URL yang digunakan untuk 
men -download paket yang akan dijalankan. 

° Inisialisasi Modem 

Setelah modem dihubungkan dengan komputer melalui USB port, Ubuntu 
akan mengenali modem tersebut sebagai storage atau cdrom, sehingga 
tidak bisa digunakan agar bisa terhubung ke internet. 

Agar Ubuntu mengenali modem CDMA AC2726 sebagai modem, bukan 
sebagai media storage atau cdrom yang harus dilakukan adalah 
mengkonfigurasi beberapa hal di Ubuntu. Perhatikan langkah-langkah 
berikut: 

1. Pasang modem ke USB port 

2. Buka terminal, ketik Isusb, tekan tombol Enter. Perhatikan hasil yang 
muncul di terminal sebagaimana keterangan berikut. 

$ sudo Isusb 

Bus 006 Device 003: ID 19d2:fff5 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


41 












Output di atas menunjukkan bahwa modem CDMA ZTE AC2726 dikenal 
sebagai storage atau cdrom. Agar dikenali sebagai modem, diperlukan 
beberapa perubahan melalui terminal sebagai berikut: 

$ sudo gedit /etc/usb_modeswitch.conf 

Tekan tombol Enter, kemudian masukkan password user Anda. 
Perintah di atas akan membuka file konfigurasi usb_modeswitch.conf. 
Pada baris paling bawah file tersebut tambahkan baris di bawah ini. 

######################################################## 

# ZTE AC2726 (EVDO) 

# 

# Contributor: Wasim Baig 
DefaultVendor= Oxl9d2 
DefaultProduct= 0xfff5 
TargetVendor= 0x19d2 
TargetProduct= Oxfffl 

MessageContent="5553424312345678c00000008000069f010000000000 
000000000000000000" 

Simpan dan tutup editor gedit. 

3. Buka terminal, ketik sudo usb_modeswitch, tekan Enter. 

$ sudo usb_modeswitch 

Proses ini akan mengubah kode pengalamatan dari storage atau cdrom 
menjadi modem. Ketik Isusb untuk melihat hasil perubahan. 

$ sudo Isusb 

Bus 006 Device 003: ID 19d2:fffl 

4. Ketik sudo mod probe usbserial vendor-0xl9d2 product-Oxfffl, lalu 
tekan Enter. 

$ sudo modprobe usbserial vendor=0xl9d2 product=Oxfffl 

Proses ini akan menyebabkan Ubuntu selalu mengenali modem CDMA 
ZTE AC2726 sebagai modem. 

5. Ketik sudo wvdialconf, tekan Enter. 

$ sudo wvdialconf 

Proses ini akan membuat konfigurasi otomatis yang akan tersimpan di 
file /etc/wvdial.conf. 

6. Ketik sudo gedit /etc/wvdial.conf, tekan Enter. Proses ini akan 
membuka file wvdiai.conf dengan editor gedit. Perhatikan baris 
konfigurasi di dalam file tersebut. Pastikan isinya sama seperti berikut: 

[Dialer test_modem] 

Initl = ATZ 

Init2 = ATQ0 VI El S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 

Stupid Mode = 1 

Modem = /dev/ttyUSBO 

Phone = #777 

Idle Seconds = 300 

Password = <isi dengan password> 

Modem Type = USB Modem 
CompuServe = 0 
Baud = 921600 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


42 



Auto DNS = 1 
Dial Command = ATDT 
Ask Password = 0 
ISDN = 0 

Username = <isi dengan username> 

Simpan dan tutup editor gedit. 

7. Testing koneksi Internet 

Setelah proses konfigurasi di atas selesai, koneksi ke internet 
seharusnya sudah dapat dinikmati. Buka terminal, ketik sudo wvdial 
test_modem. 

$ sudo wvdial test_modem 

Perhatikan hasil di terminal, jika sudah menunjukkan IP Address berarti 
sudah terhubung dengan internet. 

Bagi kebanyakan end user, menggunakan command seperti di atas sangat 
tidak menyenangkan. Di Ubuntu sudah disedikan satu paket khusus yang 
berfungsi membantu agar bisa terhubung ke internet, yaitu gnome-ppp jika 
Anda menggunakan desktop manager GNOME atau KPPP jika Anda 
menggunakan KDE. 

2. Install Modem ZTE MF622 

Agar modem ini bisa dikenali oleh Ubuntu Lucid Lynx, install terlebih dahulu 
paket usb-modeswitch. 

$ sudo apt-get install usb-modeswitch 

Setelah itu lakukan modprobe dengan cara mengedit file /etc/modules, ketik 
perintah dibawah ini. 

$ sudo gedit /etc/modules 

setelah muncul tampilan modules, tambahkan baris berikut pada akhir file. 

usbserial vendor=Oxl9d2 product=0xOOOl 

Coba tancapkan modemnya sekarang, tunggu beberapa detik agar usb- 
modeswicth bekerja (sekitar 30 detik), biasanya akan terdeteksi di applet 
network manager, jika masih belum terdeteksi disarankan restart komputer 
Anda (biarkan modem terhubung pada USB port, jangan dicabut). 

Pada kondisi lain, jika modem tidak bisa terdeteksi meski telah tertancap saat 
komputer restart. Coba lakukan cara dibawah ini: 

- Cabut Modem dan restart Komputer Anda. 

- Setelah Login kembali, tancapkan modem, tunggu beberapa detik (agar 
usb-modeswitch bekerja, sekitar 30 detik). 

- Sekarang restart lagi dengan modem masih tertancap di komputer. 

- Coba cek via applet network manager, apakah modem sudah terdeteksi. 

Selanjutnya mengatur dial-up via Network Manager dengan cara di bawah ini. 

- Klik kanan pada applet network manager, dan pilih Edit Connections.. 

- Masuk ke Tab Mobile Broadband dan klik Add 

- Jika modem Anda memang terdeteksi oleh Ubuntu, maka pada bagian 
Create a connection for this mobile broadband device akan terdeteksi nama 
modem Anda seharusnya. 

- Klik Foward dan pilih Negara Indonesia. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


43 



- Klik Foward lagi dan pilih ISP Operator Anda; klik Foward dan terakhir klik 
apply. 

- Jika ada setingan yang ingin di edit, klik Tab Mobile Broadband lalu pilih 
Nama koneksi dan klik Edit. 

- Untuk memulai koneksi, klik icon applet network manager dan pilih nama 
koneksi yang telah Anda buat tadi. 

Catatan : 

Network manager menurut pengalaman penulis belum mendukung kartu yang 
mengaktifkan kode pin, jadi jika kartu Anda berisi pin sebaiknya di 
nonaktifkan dulu supaya bisa terkoneksi ke internet. 

3. Install Modem Sierra 885U 

Jenis modem Sierra 885U dikenali dengan baik di Ubuntu, yang perlu 
dilakukan adalah membuat koneksi berdasarkan provider yang digunakan. 
Hal ini dapat dilakukan di menu System -> Preferences -* Network 
Connections , TAB Mobile Broadband lalu klik tombol Add sehingga tampak 
seperti gambar MM.l dibawah ini. 



Pilih device Anda kemudian klik Forward untuk melanjutkan ke pemilihan 
provider yang digunakan seperti gambar MM.2 dibawah. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


44 






















Pada contoh kali ini, penulis menggunakan provider Telkomsel. Klik forward 
kemudian akan muncul window konfirmasi setingan, klik Apply jika setingan 
konfigurasi telah sesuai dengan modem dan provider yang digunakan. 

Berikutnya akan muncul window editing connection, sesuaikan dengan 
informasi provider Anda seperti gambar MM.3 dibawah. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


45 















































Klik Apply untuk mengakhiri, lakukan testing koneksi menggunakan browser 
kesukaan. Jika langkah diatas belum bisa terhubung ke internet, tambahkan 
DNS server- nya di tab IPv4 Settings (gambar MM.4). 



Beda provider tentunya DNS server juga berbeda, informasi DNS server bisa 
dicari sendiri sesuai provider yang digunakan. 


E. Install Printer di Ubuntu 

Printer dalam sistem operasi Ubuntu umunya sudah langsung dikenal tanpa perlu 
menambah driver printer karena database printer telah disediakan untuk jenis- 
jenis yang umum. Misalnya printer keluaran HP, Epson dan beberapa keluaran 
Canon. 

Berikut ini langkah-langkah untuk mer\g-install printer di Ubuntu : 

1. Hubungkan kabel printer dengan komputer dalam kondisi Ubuntu aktif, 
penulis menggunakan printer USB, jadi kabel dicolok di salah satu USB port. 

2. Turn on printer maka akan ada pemberitahuan bahwa ada perangkat keras 
baru ditemukan seperti dalam gambar PR.l di bawah ini. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


46 











































3. Ubuntu secara otomatis akan mencari driver yang sesuai dengan printer 
tersebut, bila ditemukan dalam database printer Ubuntu maka akan muncul 
konfirmasi seperti dalam gambar PR.2 di bawah ini. 



Gam bar PR. 2 


4. Printer HP Deskjet-3900 series sudah siap digunakan, lakukan Print test Page. 
Dapat diakses di menu System -> Administration -» Printing, seharusnya akan 
tampak daftar printer di atas kemudian klik kanan properties -> Tombol Print 
test Page. 

Bila ternyata printer yang Anda miliki tidak ada dalam daftar database driver 
printer Ubuntu, seperti jenis Epson C90 maka Anda bisa menggunakan driver 
printer Epson C79 atau 720, Epson Til menggunakan driver T20. Berikut cara 
meng-/nsfa// printer tersebut: 

1. Masuk k e-menu System -» Administration -» Printing, maka akan muncul 
window baru dimana akan terlihat daftar printer yang terhubung dengan 
Ubuntu yang digunakan (gambar PR.3). 



2. Klik kanan pada icon printer dan pilih properties maka akan keluar seperti 
gambar PR.4 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


47 
























3. Setelah itu klik tombol Change pada Make and Model selanjutnya muncul 
window Change Driver. Pilih jenis printer sesuai pabrikan masing-masing, 
perhatikan gambar PR.5 di bawah ini. 



4. Pilih Select printer from database kemudian pilih merk printer yang 
digunakan. Di sini penulis menggunakan canon iP2770 (gambar PR.6) 
kemudian klik forward. Pilih pada bagian Models, model printer yang 
digunakan kemudian pada bagian Drivers pilih yang bertuliskan 
recommended dan dilanjutkan dengan klik forward. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


48 






















































































Choose Driver 



Gambar PR.6 


5. Setelah klik forward maka akan mucul window seperti gambar PR.7 di bawah 
ini. Kemudian pilihlah Use the new PPD (postscript Printer Description) as is 
kemudian tombol Apply untuk mengaktifkan. 



Selanjutnya langkah-langkah install driver printer yang tidak tercantum dalam 
database Ubuntu. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


49 









































1. Download driver printer sesuai jenis yang Anda miliki. Berikut ini referensi 
link download beberapa merk printer yang umum ditemukan. 

• Canon http://support-sa.canon-asia.com/ 

• Epson http://avasys.ip/eng/linux driver/ 

• HP http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html 

• Atau bisa dicek di sini http://www.openprintina.org/printers 

2. Penulis mencontohkan install printer canon iP2770 

3. Setelah download driver canon dilink di atas, maka diperoleh file cnijfilter- 
ip2700series-3.30-l-i386-deb.tar.gz. File ini adalah file terkompresi maka 
untuk menggunakannya perlu ekstrak di home masing-masing. Setelah di 
ekstrak maka akan didapatkan 2 buah folder dan 1 file seperti pada gambar 
PR.8 dibawah ini. 


Location: /home/ mmm . cnijfilter-ip27(X)series-3.30-l-i386-deb 

packages resources it 

Gambar PR.8 

m 

istall.s 

h 


4. Proses instalasi ada 2 (dua) cara yaitu: 

• Cara pertama buka terminal di menu Applications -» Accessories, kemudian 
ketikan perintah dibawah ini. 

$ sudo ./install.sh 

Maka akan muncul gambar PR.9 di bawah ini, lanjutkan dengan memasang 
kabel printer lalu nyalakan dan tekan enter. 


Copyright CANON INC. 2001-2010 
All Rights Reserved. 


Command executed = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.30-l_i386.deb 
(Reading database ... 122930 files and directories currently installed.) 
Preparing to replace cnijfilter-common 3.30-1 (using .../cnijfilter-common_3.30- 
1 1386.deb) ... 

Unpacking replacement cnijfilter-common ... 

Setting up cnijfilter-common (3.30-1) ... 

Processing triggers for libc-bin ... 

Idconfig deferred processing now taking place 

Command executed = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-ip2700series_3.30-l_i386. 
deb 

(Reading database ... 122930 files and directories currently installed.) 
Preparing to replace cnijfilter-ip2700series 3.30-1 (using .../cni]filter-ip2700 
series_3.30-l_i386.deb) ... 

Unpacking replacement cnijfilter-ip2700series ... 

Setting up cnijfilter-ip2700series (3.30-1) ... 

Processing triggers for libc-bin ... 

Idconfig deferred processing now taking place 


# Register Printer 

it it 

Next, register the printer to the computer. 

Connect the printer, and then turn on the power. 

To use the printer on the network, connect the printer to the network. 
When the printer is ready, press the Enter key. 


Gambar PR. 9 


Bila ada tampilan seperti di bawah ini tekan Enter (gambar PR.10). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


50 





















# Select Printer 

# - 

Select the printer. 

If the printer you want to use is not listed, select Update [0] 
To cancel the process, enter [Q]. 

to search again. 

* 

Q) Update 


Target printers detected 

1) Canon iP2700 series (/dev/usb/lp0) 


Currently selected:[1] Canon iP2700 series {/dev/usb/lp0) 

Enter the value. [1] 


Gambar PR. 10 


Lanjutkan dengan mengisi nama printer (gambar PR. 11) atau langsung 
tekan enter. 


44 -- 

-# 

# 

# Register Printer 

44— . • • 

—ft 

44- 

if 

Enter the printer name.[IP2700-1] 

—ft 

Gambar PR.11 


Bagian terakhir adalah menetapkan printer tersebut sebagai default 
printer, tekan y untuk menjadikan sebagai printer default dan n untuk 
mengabaikannya (gambar PR.12). 


#= = = = = = = - ==# 

# Set as Default Printer 

# =# 
Do you want to set this printer as the default printer? 
Enter [y] for Yes or [n] for No.|y]n 


Gambar PR. 12 


• Untuk cara kedua yaitu install kedua paket yang ada dalam direktori 
packages (cnijfilter-common_3.30-lJ386.deb cnijfilter-ip2700series_3.30- 
lJ386.deb) dengan cara dibawah ini. 

$ sudo dpkg -i *.deb 

Atau menggunakan mode GUI dengan cara klik dua kali. Kemudian colokan 
printer ke komputer dan nyalakan selanjutnya proses penginstalan 
dilakukan dengan cara seperti di atas. 

Berikut ini akan dijelaskan cara sharing printer jika komputer yang digunakan 
terhubung dalam satu jaringan lokal. 

* Sharing printer sesama Ubuntu atau distro lainnya 

1. Buka menu System -» Administration -» Printing 

2. Klik Add, bila muncul gambar P.13 seperti di bawah maka pilih di bagian 
Network Printer -> Fine Network Printer, kemudian pada kolom host isikan 
IP Address komputer yang printernya tekah di share. Di bawah ini 
dicontohkan bahwa printer telah di -share pada komputer dengan IP 
Address 192.168.0.3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


51 


























Select Device 


Devices 


Serial Port #1 
Serial Port #2 
Serial Port #3 
Serial Port #4 
Other 

v Network Printer 


Find Network Printer 


AooSocket/HP JetDirect 


Network Printer 

Host: 


192.168.0.3 


Gambar PR. 13 


Find 




3. Setelah itu klik find maka akan muncul jenis printer yang d\-share seperti 
pada gambar PR. 14, klik verify untuk mengetahuai apakah printer tersebut 
dapat diakses. 



4. Lanjutkan dengan klik Forward maka Ubuntu akan langsung mencari driver 
pada databasenya, bila tidak ditemukan maka akan muncul daftar merk 
printer. Pilih merk printer lalu klik Forward sehingga muncul window yang 
tampak seperti gambar PR.15 di bawah ini. 


Choose Driver 



Gambar PR. 15 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


52 








































































Lanjutkan dengan memilih model printer- nya kemudian klik forwad dan 
terakhir klik apply. Sekarang seharusnya dapat dilihat printer yang 
terhubung bertambah menjadi 2 seperti dalam gambar PR.16 di bawah ini. 



• Sharing Printer dengan Windows 

Prosesnya hampir sama seperti sharing printer sesama Ubuntu namun berbeda 
pada Network Printer di sini yang dipilih adalah Windows Printer via SAMBA 
(dengan asumsi di -Ubuntu telah ter -install samba). 

1. Sama dengan langkah pertama dan kedua di atas, selanjutnya pilih 
Windows Printer via SAMBA pada window select device. Setelah muncul 
gambar P.17 di bawah ini maka klik Browse., untuk menemukan printer 
yang telah d\-sharing. 



2. Pilih Workgroup komputer yang printernya telah d\-share lalu pilih nama 
komputer tersebut (contoh gambar PR. 18 di bawah ini). Setelah terlihat 
nama printer yang di -share selanjutnya pilih printer tersebut kemudian klik 
OK. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


53 








































3. Selanjutnya akan muncul window untuk memilih driver printer tersebut. 
Sesuaikan dengan model printer yang di -share (gambar PR. 19) kemudian 
klik Forward kemudian Apply sama seperti langkah ke-empat pada printer 
sharing sesama Ubuntu. 


Choose Driver 


Models 
Deskjet 9600 

Deskjet 9800 
Deskjet d730 
Deskjet dl300 
Deskjet dl40G 
Deskjet dl50G 
Deskjet dl60G 
Deskjet d2300 
Deskjet d2400 
Deskjet dZ500 
Deskjet d2600 
Deskjet d410G 


I DeskJet d420Q 


Deskjet d4300 


Lil in 

1 TP 


Drivers 



ii i 


Back 

Cancel 

Forward 





Gambar PR. 19 


Jika telah selesai maka akan tampil window seperti gambar PR.20 di bawah 
ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


54 
































































ebook forum ubuntu-indonesia.com 


55 























BAB III 

Desktop Enviroinment 


A. Ubah Theme Ubuntu, Wallpaper, Icon dan lainnya 
1. Wallpaper 

Dalam tutorial kali ini, akan dibahas tentang lingkungan Desktop Ubuntu. Pada 
prinsipnya setiap rilis Ubuntu mempunyai tampilan desktop dan cara 
pengaturan yang sama, namun para Ubuntu-evs banyak yang menggunakan 
aplikasi eye-candy atau pemanis tampilan desktop. 

Tampilan desktop mempunyai peranan yang besar untuk menarik perhatian 
users baru. Karena kebanyakan orang seringkali "Judging a book by it's cover. 
Judging an Operating System by it's appearance." Jujur saja, saat pertama 
penulis menggunakan Ubuntu, memang tampilan desktop- nya kurang menarik. 
Namun dengan berbagai add-ons, tampilan Ubuntu dapat membuat tampilan 
dari berbagai OS lain "tidak ada apa-apanya", ditambah kemudahan dalam 
"mengoprek" appearance desktop- nya. Pada kesempatan ini akan dibahas 
Desktop Environment secara umum. 

Semua orang pasti mengenal apa itu wallpaper. Karena wallpaper bisa 
ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti di HP, komputer, tembok dan lain 
sebagainya. Wallpaper yang bagus dan indah dapat membuat mata menjadi 
fresh setelah bekerja sekian lama dengan komputer. Jika telah menginstall 
Ubuntu 10.04 LTS Desktop dikomputer maka tampilan default kurang lebih 
seperti gambar WL.l 



Tampilan bernuansa Purple (ungu) memang enak untuk dipandang, tetapi 
mungkin jika lama-lama wallpaper- nya tidak diganti akan bosen juga nantinya. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


56 







Nah, selanjutnya ayo mengganti wallpaper, caranya seperti ini: 

1. Klik kanan di desktop, lalu pilih Change Desktop Background (gambar WL.2). 


•Cj Applications Places System ' ? ^ ^ . g ill EU Fri Apr 30, 20:34 fachlany 0 


Create Folder 
Create Launcher... 
Create Document 
Clean Up by Name 
✓ Keep Aligned 



• [Songbird] E [Desktop Env.odt- Ope... y 


Gambar WL.2 


Atau lewat main menu dengan meng-klik System -> Preferences 
Appearance (gambar WL.3) 


Applications Places System | 

± ill FnApr30,20:35 fachlany 0 

Preferences ^ > ^ About Me 


Administration f]| Appearance 


Help and Support • Assistive Tect Customize the look of the desktop M 


About GNOME i Bluetooth 


About Ubuntu 0 Broadcast Preferences 


Q IBus Preferences 


□D Keyboard 


^ Keyboard Shortcuts 


Main Menu 


t» Messaging and VoIP Accounts 


53 Monitors 


9 Mouse 


^ Network Connections 


P Network Proxy 


PE 1 Personal File Sharing 


P Power Management 


^ Preferred Applications 


55 Remote Desktop 


Screensaver 


jQ Sound 


Startup Applications 


Ubuntu One 


gl Windows 


if '■ [Songbird] B [DesktopEnv.odt-Ope... 

1 


Gambar WL.3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


57 









Kalau sudah di klik, maka akan tampil Window Appearance Preferences, 
seperti tampak digambar WL.4 



2. Mengganti Wallpaper 

Untuk mengganti wallpaper, cukup dengan mengklik gambar yang 
diinginkan, dan secara otomatis wallpaper akan berubah. Sebagai contoh 
akan dipilih gambar seperti dibawah ini (gambar WL.5) 








Zolors: Solid color ▼ 




online 

Remove Add... 




Gambar WL.5 


Klik gambar tersebut, secara otomatis wallpaper akan berubah, seperti 
gambar WL.6 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


58 



































































•C; Appl 


A+ ft i | <|| 0 Fri Apr 30,20:43 fachlan) 



Nah sekarang, gimana misalnya gambar yang diinginkan tidak terdapat 
dalam pilihan gambar? Caranya adalah dengan mengklik tombol add di pojok 
kanan bawah setelah di klik, maka akan muncul window Add Wallpaper 
(gambar WL.7). Browse gambar yang diinginkan misalnya gambar berada di 
direktori Pictures. 


•Cj Applications Places System » 


Ji f f ! i <i| ImI Fri Apr 30, 20:45 fachlany 0 


Q Q Add Wallpaper 


m b - fachlany Pictures 


Places 

Name 

? Size Modified 

Search 

■i Photos 

11:22 

© Recently Used 

a pics.jpg 

712.6 KB 04/21/2010 

11 fachlany 

■ Shark.jpg 

1015.5 KB 04/20/2010 

M Desktop 

0 File System 

0 54 GB Filesyst... 
H backgrounds 

k 


»■] Pictures 



13 Documents 
|| Music 

H Pictures 

IB Videos 
aa Downloads 







Cancel Open 


Hr 

j [Desktop Env.odt- Ope... ft'Appearance Preferences [Pictures - File Browser] 


Diatas penulis beri contoh, nama gambarnya shark.jpg. Lalu klik 2x file 
gambar shark .jpg maka, wallpaper telah berubah (gambar WL. 8). Selain itu, 
wallpaper yang telah dipilih juga akan masuk di daftar wallpaper. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


59 




































Nah, mudah kan? Ubuntu memang memberikan kemudahan bagi 
penggunanya. Siapa bilang GNU/Linux susah? yang susah tuh mengubah 
paradigma berpikir bahwa GNU/Linux itu susah. Sekarang, coba Anda 
praktekkan dengan menggunakan gambar lain. Selamat mencoba.. 


2. Desktop Theme 

Berikutnya akan dibahas tentang theme Ubuntu. Theme dapat memperindah 
tampilan desktop yang digunakan, dengan menampilkan icon, pointer, window 
border dan sebagainya. Theme default Ubuntu 10.04 LTS ini adalah Ambiance 
(gamber TM.l). 


Appearance Preferences 


Theme Background Fonts Visual Effects 




High Contrast Large 
Print Inverse 




Dust Sand 


High Contrast 
Inverse 


Customise... Install... 

Get more themes online 

Help Close 

Gambar TM. 1 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


60 
















































Jika telah bosan dengan tampilan theme yang seperti itu saja, kita bisa 
mengganti theme default dengan theme yang lain. Misalnya setelah mengganti 
wallpaper/background diatas, sehingga tampilan desktop seperti gambar WL.8. 

Perlu adanya perpaduan warna theme di panel yang gelap tidak cocok dengan 
wallpaper yang berwarna biru cerah. Maka dibutuhkan penyesuaian dengan 
cara mengubah theme supaya perpaduan warna antara theme dan wallpaper 
menjadi serasi. (bagi sebagian orang hal ini menjadi suatu keharusan, karena 
keserasian warna akan mempengaruhi kinerja mata saat menggunakan 
komputer). 

Berikut ini langkah-langkah mengubah theme : 

1. Klik kanan desktop, lalu klik change desktop background atau ke main menu 
System -* Preferences -> Appearance sehigga muncul window Apperance 
Preferences (gambar TM.2). 



2. Kemudian kilk tab Theme (gambar TM.3). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


61 



































? 0 O Appearance Preferences 


Theme 

Background 

Fonts 

Visual Effects 



DeFete 

Save As... 

Customize... 

Install... 



. - 

- 


Get more themes online 


Help Close 

Gam bar TM.3 


3. Di tab theme pilihlah theme yang diinginkan, misalnya ingin menyesuaikan 
theme dengan wallpaper yang bernuansa biru maka bisa dipilih theme 
Clearlooks, cukup klik theme terpilih maka perubahan terjadi pada theme 
sebelumnya (gambar TM.4). 



Dapat dilihat ketika theme dirubah, secara default maka icon dan window 
border akan berubah dengan mengikuti theme bawaannya. Contoh : seperti 
tema clearlooks ini, mengubah icon help yang pada tema ambiance adalah 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


62 



































































































































k^l menjadi : ' * 

Namun bagaimana jika menginginkan mengganti theme tetapi tidak ingin 
mengubah icon- nya? Cukup mudah, setingan theme bisa diatur sesuai 
dengan apa yang inginkan. Caranya adalah dengan mengkustomisasi theme 
dengan mengklik tab Customize di pojok kanan bawah (gambar TM.5). 


3 © © Appearance Preferences 


Theme Background Fonts Visual Effects 





Open 


y 

■ 

Ambiance 

n - 

a x J 

J | Open 


loo 



Open 

m ® 


Clearlooks 




j Open| 

a o 


Save As.., Customize... Install... 


Get more themes online 


Help 


Close 


Gambar TM.5 


Setelah mengklik tombol Customize maka akan terbuka window Customize 
Theme (gambar TM.6) 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


63 































































































































































Akan dijelaskan secara singkat fungsi dari tab-tab di window Customize 
Theme. 

• Tab Controls : Tab ini berfungsi mengatur theme dari appearance window 
yang ada di environment yang akan berpengaruh terhadap setiap aplikasi 
yang berjalan (termasuk tombol (buttons), panel, menu bar, system tray 
dan sebagainya). 

• Tab Colors : Berfungsi mengatur warna dari window yang ada di desktop 
dan aplikasi yang berjalan. Ada empat pengaturan warna yang bisa atur 
yaitu: 

- Window 

Untuk mengatur warna dari keseluruhan jendela. 

- Input Boxes 

Untuk mengatur warna dari tiap kotak yang digunakan sebagai input. 
Sebagai contoh area mengetik di gedit atau open office. 

- Selected Items 

Untuk mengatur warna dari item-item yang disorot atau dipilih. Seperti 
warna saat pointer mouse menunjuk ke suatu aplikasi atau pada saat 
sedang mem-blok text. 

- ToolTips 

Untuk mengatur box tooltips yang muncul pada saat suatu icon disorot 
kemudian muncul box keterangan diatasnya. 

• Tab Window Border : Berfungsi mengatur tema/tampilan dari title bar. 

• Tab Icon : Berfungsi mengatur jenis icon yang akan digunakan di tampilan 
desktop yang aktif. 

• Tab Pointer : Berfungsi mengatur jenis dan ukuran pointer mouse yang 
digunakan. 


Jika ingin menerapkan theme yang berbeda-beda maka dapat diatur theme 
dengan menggunakan fitur Customize tersebut. Tidak dibutuhkan lagi 
menggunakan theme, icon dan border hanya dari satu theme saja, seperti 
pada gambarTM.7 dibawah ini. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


64 






















































































Tampilan diatas merupakan tampilan desktop yang telah dikustomisasi 
sedemikian rupa dengan mengubah colors, window border dan icon. Bisa 
dipraktekkan sendiri sesuai keinginan dan jika tiba-tiba Anda merasa kurang 
"sreg" dengan "eksperimen" yang dilakukan, bisa mengembalikannya ke 
tampilan semula dengan cara mengklik kembali theme default di tab theme 
(bukan tab Customize ). Jika ingin menambahkan pembendaharaan theme, 
bisa mendownload theme baru dari internet atau minta dari teman anda 
yang memiliki koleksi theme Ubuntu lalu install ke komputer. Cara meng- 
install theme akan dibahas di bahasan selanjutnya. 

B. Install Theme di Ubuntu 

Untuk meng -install theme di Ubuntu Desktop 10.04 sangatlah mudah. Untuk lebih 
jelasnya silahkan ikuti salah satu cara dibawah ini. 

• Cara pertama melalui PPA/APT 

Buka terminal/konsol di menu Applications -> Accessories -> Terminal lalu 
masukan perintah berikut: 

$ sudo add-apt-repository ppa:bisigi 

Tunggu sampai prosesnya selesai, lalu masukan perintah dibawah untuk meng- 
update paket-paketnya. 

$ sudo aptitude update 

Setelah paket-paketnya t er-update silahkan dilihat daftar-daftar nama theme- 
nya di synaptic package manager. Disini diambil contoh nama theme-nya 
tropical-theme, setelah mendapatkan theme tersebut lalu eksekusi perintah 
berikut di terminal. 

$ sudo aptitude install tropical-theme 

Setelah prosesnya selesai dan pastikan tidak ada pesan error, langkah 
selanjutnya adalah mengganti theme dengan cara. Klik menu System -» 
Preferences -» Appearance maka akan tampak window seperti gambar TH.l 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


65 

















































Kemudian pilih theme yang tadi di-/'nsta//, nama theme-nya tropical. Maka 
nanti theme Ubuntu akan berubah seperti gambarTH.2 dibawah ini. 



• Cara yang kedua, install offline 

- Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu theme yang diinginkan. Kalau 
belum mempunyai paket theme-nya, silahkan d\-download disitus berikut 
http://www.gnome-look.org . 

- Langkah kedua, setelah paket theme didapatkan. Klik menu System -» 
Preferences -» Appearance. Lalu akan tampak window seperti gambar TH.l 
diatas. 

- Langkah ketiga, klik tombol install lalu arahkan ke file theme hasil download- 
an tadi. Setelah file terpilih lalu klik open maka akan tampak window seperti 
gambar TH.3 dibawah ini. 



Pilih Aplly New Theme untuk mengaktifkan theme terbaru, setelah itu maka 
otomatis theme akan berganti secara otomatis. 


C. Screensaver 

Untuk mengaktifkan screensaver pada Ubuntu Lucid adalah sebagai berikut: 

Klik menu System -* Preferences -> Screensaver, selanjutnya akan muncul 
Window Screensaver Preferences (gambar SC.l). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


66 

























































t O O Screensaver Preferences 


Screensaver theme: 


Floating Ubuntu 

F-Spot photos 

FuzzyFlakes 

GLBlur 

GLCells 

GLMatrix 

GLSchool 

G LSI ides how 

GLText 

Flypertorus 

Pictures folder 

Preview 



Regard the computer as idle after: 


5 minutes 


Ui Activate screensaver when computer is idle 
Ui Lock screen when screensaver is active 


Help 


Power Management Close 

Gam bar SC. 1 


Pada window ini bisa dipilih salah satu screensaver theme yang ada. Pada contoh 
akan digunakan screensaver theme GLMatrix (gambar SC.2). 



Klik preview untuk mencoba screensaver theme yang telah pilih (gambar SC.3). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


67 













































Apabila memberi centang pada Activate screensaver when computer is idle, maka 
bisa menentukan berapa lama waktu idle yang diperlukan agar screensaver aktif. 
Perhatikan gambar SC.4 dibawah ini, atur waktu yang diinginkan untuk 
mengaktifkan screensaver. 



Bisa juga mengaktifkan lock screen pada waktu screensaver aktif (gambar SC.5), 
fungsinya adalah apabila kita kembali/menon-aktifkan screensaver maka display 
akan terkunci. Jadi akan diminta password untuk kembali ke tampilan desktop. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


68 




















































© 0 © Screensaver Preferences 


Screensaver theme: 

Floating Ubuntu 
F-Spot photos 
Fuzzy Flakes 
GLBlur 
GLCells 
GLMatrix 
GLSchool 
G LSI ides how 
GLJext 
Flypertorus 
Pictures folder 


Preview 



Regard the computer as idle after: 


5 minutes 


y Activate screensaver when computer is idle 


y Lock screen when screensaver is active 


Flelp 


Power Management Close 


Gam bar SC. 5 


D. Membuat Shortcut di Desktop 

Secara default tampilan Desktop Ubuntu tidak memiliki shortcut apapun atau 
kebanyakan hanya menampilkan removable devices yang ter mount saja. Namun 
dapat dibuat shortcut di desktop agar dapat mengakses program lebih cepat 
tanpa harus mengakses menu utama. 

Di desktop hanya ada icon devices yang ter -mount (seperti flashdisk atau 
harddisk ) dan tidak ada shortcut. Ada beberapa cara untuk menambahkan 
beberapa shortcut ke desktop yaitu: 

1. Menggunakan fasilitas Add this launcer to desktop 

• Klik kanan aplikasi yang akan dibuatkan shortcut (aplikasi yang ada di menu). 

• Setelah di klik maka akan muncul 3 pilihan (gambar SD.l), yaitu: 

- Add this launcer to panel : Untuk menambahkan shortcut ke panel. 

- Add this launcher to Desktop : Untuk menambahkan shortcut ke desktop. 

- Entire menu : Untuk menambahkan drawer atau menu dan seluruh isinya 
ke panel. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


69 






















































• Klik Add this launcer to desktop (gambar SD.l); sebagai contoh penulis 
memilih aplikasi game sudoku. Maka secara otomatis shortcut sudoku akan 
muncul di desktop seperti yang pada gambar SD.2 



2. Cara kedua yaitu dengan Click and Drag aplikasi dari menu ke desktop. 

Pilih aplikasi di menu, klik dan tekan sambil digeser ( Click and Drag ) ke dektop 
(gambar SD.3), lalu lepaskan tombol mouse setelah berada diarea desktop dan 
secara otomatis akan tercipta shortcut baru desktop. 



3. Cara ketiga, memanfaatkan fasilitas Create Launcher. 

Menurut pendapat pribadi, cara ini yang paling ekstrim. Klik kanan desktop, 
trus klik Create Launcher maka akan muncul window Create Launcher (gambar 
SD.4). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


70 







































































Untuk Type pilih saja Application 

Name diisi dengan nama aplikasi (sebagai contoh Sudoku ) 

Command diisi dengan letak aplikasi yang diinginkan, jika tidak tahu path 
aplikasi tersebut bisa gunakan fasilitas Browse... 

*untuk aplikasi sudoku pathnya terletak di /usr/games/gnome-sudoku. 
Untuk aplikasi lain bisa dicari di /bin/ atau di /usr/bin. 

Setelah mengklik browse maka akan mucul window file browser untuk memilih 
aplikasi yang diinginkan (gambar SD.5). 


0 Q Choose an application... 


0 (M usr games 



Cancel | | Open j 

Gambar SD.5 


Selanjutnya masuk ke File System -» usr -» games lalu klik gnome-sudoku. 
Setelah di klik maka akan tampil seperti gambar SD.6 dibawah ini. 



Untuk Comment terserah mau diisi atau tidak. Untuk mengaktifkan klik OK, 
setelah di klik maka shortcut akan tampil di desktop sama seperti gambar SD.2 

Hal ini mengingatkan penulis pada suatu pepatah "Banyak jalan menuju 
Roma", banyak jalan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ada yang rumit 
ada yang mudah. Namun di balik semua itu, selalu ada pelajaran yang bisa 
kita ambil dari jalan yang kita tempuh. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


71 






































































E. Akses program lebih cepat via panel 

Untuk mengakses program lebih cepat tanpa melalui menu dengan membuat 
shortcut/launcher di panel, kalau di OS wi*****s namanya quick launch. 
Lokasinya seperti yang saya tunjukkan digambar LC.l 



Cara membuatnya pun sangat mudah. Langkah-langkah nya sebagai berikut : 

Klik kanan pada panel bagian atas (bawah juga boleh) kemudian pilih Add to 
Panel seperti tampak di gambar LC.2 di bawah ini. 


I^dd to Panel... 

Properties 
Delete This Panel 
New Panel 

Help 

About Panels 


Gambar LC.2 


Setelah muncul window Add to Panel, double klik pada Application Launcher... 
(gambar LC.3) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


72 












00 Add to Panel 


Find an item to add to the panel: 


Custom Application Launcher 

t? Create a new launcher 

Application Launcher... N 

W Copy a launcher from the applicationsrnenu 

Brightness Applet 

\ Adjusts Laptop panel brightness 

S Character Palette 

Insert characters 

0 Clock 

Get the current time and date 

Q Connect to Server- 

Connect to a remote computer or shared disk 

CPU Frequency Scaling Monitor 

kfJ Monitor the CPU Frequency Scaling 

l^H Dictionary Look up 

PP Look up words in a dictionary 

H Disk Mounter 

Mount local disks and devices 

▼ 

Help | Back | Forward , Close 


Gambar LC.3 


Kemudian pilih program apa yang mau dibuatkan launcher-nya, 
dicontohkan, saya memilih Office -» openOffice.org Presentation. 
untuk menampilkan semua aplikasi dibawah Office (gambar LC.4). 


• 00 Add to Panel 


Find an item to add to the panel: 


* s 

* ® 

* A 

* ^ 

Accessories 

Desktop accessories 

Games 

Games and amusements 

Graphics 

Graphics applications 

Internet 

Programs for Internet access such as web and email 

mi | 

Office 


Office Applications 

+ J 

Programming 

+ 3 

Tools for software development 

+ Un 

Sound & Video 


Multimedia menu 


Ubuntu Software Center 

m 

Lets you choose from thousands of free applications available f..,. 

+ m 

Preferences 

Personal preferences 


Help 


Back Add 


Close 


Gambar LC.4 


seperti yang 
Klik tanda + 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


73 








































Jika aplikasi yang dimaksud sudah ditemukan klik Add (gambar LC.5) 


* ©9 Add to Panel 


Find an item to add to the panel: j 


+ 0J 

* A 

+ • 

S 

udinea 

Games and amusements 

Graphics 

Graphics applications 

Internet 

Programs for Internet access such as web and email 

Office 

Office Applications 

Dictionary 

Check word definitions and spellings in an online dictionary 

Evolution Mail and Calendar 

Manageyouremail, contacts and schedule 


OpenOffice.org Presentation 


Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web... 

1 

OpenOffice.org Spreadsheet 

Perform calculation, analyze information and manage lists in s... 

V 

OpenOffice.org Word Processor 

Create and edit text and graphics in letters, reports, documents... 

* j 

Programming 



Gambar LC.5 


Hasilnya akan terlihat seperti gambar LC.6 dibawah ini. 



E. Startup Application 

Startup application adalah program yang selalu dijalankan secara otomatis pada 
waktu komputer dinyalakan. Cara menambahkannya pun sangat mudah, 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


74 






























pertama-tama klik System -> Preferences -> Startup Applications. Setelah itu akan 
muncul window Startup Applications Preferences dan klik Add (gambar SA.l) 


* O 0 Startup Applications Preferences 


Sta rtu p Prog ra m s opti ons 


Close 


Gambar SA.l 


Additional startup programs: 



© 

Bluetooth Manager 

Bluetooth Manager applet 

V 

it* 

Certificate and Key Storage 

GNOME Keyring: PKCS#11 Component 


m 

Check for new hardware drivers 

Notify about new hardware drivers ava... 

£ 

% 

Disk Notifications 

Provides notifications related to disks 

W 

© 

Evolution Alarm Notifier 

Ensures that alarms set in Evolution go,.. 





Help 


Muncul window Add Startup Program (gambar SA.2) 



Kemudian isikan program yang ingin ditambahkan, bisa secara manual dengan 
catatan command atau paf/7/posisi program aplikasi diketahui secara tepat. Isikan 
dibagian Command, jika tidak diketahui command atau letak dari binary program 
tersebut bisa melihat dari main menu properties untuk mengetahui command dari 
program tersebut. 

Untuk melihat main menu properties adalah sebagai berikut : Klik menu System 
-» Preferences -> Main Menu seperti gambar SA.3 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


75 







































Gam bar SA.3 


Maka akan muncul window main menu, kemudian pilih program yang akan dilihat 
properties -nya (gambar SA.4), sebagai contoh akan dilihat properties dari 
program Cairo Dock dimenu Accessories. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


76 































Setelah itu muncul launcher properties (gambar SA.5). Dari window tesebut dapat 
diketahui command dari suatu program tertentu, selanjutnya tinggal copy 
command tersebut ke dalam add startup program diatas (gambar SA.2). 



Setelah mengklik tombol add maka program yang ditambahkan tadi akan masuk 
ke Startup Applications Properties (gambar SA.6). Secara otomatis akan 
dijalankan oleh system setiap kali komputer dinyalakan. 



G. Conky, Program Monitoring System di Desktop 
• Tentang Conky 

Conky adalah suatu program sederhana dan ringan yang dapat berjalan di 
system GNU/Linux dan BSD dan berlisensi General Public License (GPL). Conky 
dapat di kostumise fungsinya untuk menampilkan informasi system di desktop, 
misalnya; versi kernel, space hardisk, memory usage, temperatur CPU dan 
lainnya serta dapat dimodifikasi tampilannya sesuai selera. 

Gambar CK.l merupakan screenshot Conky pada Desktop Ubuntu yang telah 
jalan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


77 





















































* Instalasi Conky 

Conky dapat berjalan di GNU/Linux dan BSD dan pada kesempatan ini akan 
dibahas bagaimana instalasi Conky di GNU/Linux terutama pada distro Ubuntu. 
Untuk meng-/r?sta// Conky cukup mudah karena sudah tersedia pada repository 
Ubuntu. 

Buka terminal melalui Application -» Accessories -* Terminal, dan ketikkan 
perintah berikut ini: 

$ sudo apt-get install conky 

Maka file-file yang diperlukan akan didownload dan conky akan terinstal 
otomatis. Setelah instalasi conky selesai maka aplikasi ini sudah dapat 
dijalankan melalui fasilitas run (Alt+F2) ketik "conky" (tanpa tanda kutip). 
Kemudian lihat tampilan desktop Anda sekarang, conky sudah muncul tapi 
dengan tampilan yang sangat standar dan sangat sederhana, untuk itu 
selanjutnya akan dijelaskan konfigurasi pada conky untuk membuatnya 
menjadi lebih menarik. 

* Konfigurasi Conky 

Buatlah sebuah script conky pada direktori home anda (mis, 

/ home/ubuntuku /). 

Caranya: 

$ gksu gedit /home/ubuntuku/.conkyrc 

Setelah jendela teks editor terbuka, paste kode berikut ini kemudian save dan 
exit. 

# UBUNTU-CONKY 

# A comprehensive conky script, configured for use on 

# Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


78 


























# Based on conky-jc and the default .conkyrc. 

# INCLUDES: 

# - tail of/var/log/messages 

# Create own window instead of using desktop 
own_window yes 

own_window_type override 
own_window_transparent yes 

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager 

double_buffer yes 
own_window yes 

use_xft yes 

xftfont Bitstream Vera Sans:size=8 

maximum_width 250 
default_color white 
alignment top_right 
uppercase no 

TEXT 

$nodename - $kernel 

${color lightgrey>Uptime:$color $uptime $alignr${color lightgrey>Load: 
$color $loadavg 

${color lightgrey>CPU: $color ${freq> Mhz $alignr${color lightgrey} Usage: 
$color $cpu% 

$color${cpugraph> 

${color lightgrey>Processor temperature: $color${acpitemp}°C 
${color lightgrey>Battery: $color ${battery} 

${color lightgrey}RAM usage:$color $mem/$memmax - $memperc% 
${membar> 

${color grey}Disk usage: $color${fs_free /} of ${fs_size /} 

${fs_bar 6 /} 

${color #ffcb48}Wi-Fi ${hr 1} 

${color lightgrey>Wireless signal: $color${wireless_link_qual ath0>% 
${color lightgrey>IP address: $color${addr athO} 

${color lightgrey>Download speed: $color${downspeedf wifiO} Kb/sec 
${downspeedgraph wifiO} 

${color red}Downloaded: $color${totaldown wifiO} $alignr ${color 
green}Uploaded: $color${totalup wifiO} 

${color #ffcb48}Ethernet ${hr 1} 

${color lightgrey}IP address: $alignr$color${addr ethO} 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


79 



Keterangan: 

double_buffer yes 
own window yes 

Digunanya untuk mengurangi flickering atau layar yang berkedip-kedip. 

use_xft yes 

xftfont Bitstream Vera Sans:size=8 

Untuk Mengganti font dan ukuran font cukup ganti teks "Bitstream Vera 
San:size=8", dimana Bitstream Vera San adalah type font dan size=8 adalah 
ukuran font. 

maximum_width 250 
default_color white 
alignment top_right 

Untuk pengaturan besar jendela conky, termasuk lebar dan warna yang 
digunakan. 

uppercase no 

Gunakan pilihan yes jika anda ingin membuat tulisan pada jendela conky 
menjadi uppercase. 

$nodename - $kernel 

Parameter untuk menampilkan versi kernel yang dipakai oleh system anda. 

${color lightgrey}Uptime:$color $uptime $alignr${color 
lightgrey}Load:$color $loadavg 

Baris $ {color lightgrey} gunanya untuk membuat teks menjadi warna abu- 
abu, anda dapat mengunakan warna lainnya, misalnya red untuk merah atau 
black untuk hitam lalu $uptime adalah parameter untuk menampilkan uptime 
atau lama nya sejak komputer anda dihidupkan 

${cpugraph 000000 ffffff} 

Conky dapat menampilkan data yang berupa grafik pada desktop anda. 
Variabel ${cpugraaph akan menampilkan penggunaan CPU dalam bentuk 
grafik. 

${color lightgrey}RAM usage:$color $mem/$memmax - $memperc% 

Dapat menggunakan beberapa variabel memori untuk menampilkan jumlah 
RAM (memmax), jumlah memori yang digunakan (mem) dan memori yang 
digunakan dalam bentuk persentase (memperc). 

${color grey}Disk usage: $color${fs_free /> of ${fs_size /> 

${fs_bar 6 /> 

Selain menampilkan dalam bentuk grafik dan persentase, dapat juga 
ditampilkan data dalam bentuk grafik batang menggunakan variabel membar: 
$(membar). Untuk memonitor penggunaan harddisk, anda memiliki beberapa 
variabel untuk dipilih, yaitu fs_free (ruang kosong), fs_size (ukuran total), dan 
fs_bar (bar yang digunakan) 

Untuk menampilkan koneksi wireless pada Conky diperlukan mengetahui 
interface yang digunakan, berikut ini adalah beberapa variable dari interface 
yang digunakan: 

• wireless_essid (nama ESSID dari akses point yang digunakan) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


80 



• wireless_mode (mode yang digunakan, misalnya Ad-Hoc, dll) 

• wireless_bitrate (kecepatan bitrate) 

• wireless_link_qual (kualitas sinyal yang diterima) 

• wireless_link_qual_perc (kualitas sinyal yang diterima dinyatakan dalam 
bentuk persen) 

• wireless_link_bar (kualitas sinyal yang diterima dinyatakan dalam bentuk bar) 

Contoh yang terdapat dalam script: 

${color #ffcb48>Wi-Fi ${hr 1} 

${color lightgrey}Wireless signal: $color${wireless_link_qual athO}% 
${color lightgrey>IP address: $color${addr athO> 

${color lightgrey>Download speed: $color${downspeedf wifiO} 
Kb/sec 

Parameter diatas digunakan untuk menampilkan kecepatan download dalam 
Kb/s. 

* Menjalankan Conky di startup 

Untuk membuat conky dapat berjalan otomatis saat komputer baru dinyalakan 
dapat menggunakan cara sebagai berikut: 

- Buatlah sebuah file baru pada direktori home anda dengan nama .conky- 
startup.sh kemudian tuliskan code berikut ini: 

#!/bin/bash 
sleep 30 && conky; 

Fungsi dari script diatas adalah untuk menghindari bentrok dengan compiz, 
sleep 30 mengatur agar conky dijalankan 30 detik setelah komputer baru 
dihidupkan. Gunanya untuk membuat conky ini dapat berjalan setelah 
compiz berjalan terlebih dahulu karena compiz yang jalan duluan setelah 
conky akan membuat sebuah jendela transparan pada sisi conky, ini sangat 
menggangu karena membuat conky berada pada keadaan always on top. 

- Setelah selesai membuat script .conky-startup.sh diatas ubah modenya 
menjadi executable dengan cara masuk ke terminal terlebih dahulu dan 
ketikkan perintah dibawah ini. 

$ chmod +x conky-start.sh 

- Selanjutnya buka System -» Preferences -» Startup Applications. Klik Add, isi 
name dengan Conky, dan isi Command dengan /home/Ubuntuku/.conky- 
startup.sh 

Selanjutnya conky akan dijalankan setiap kali login ke desktop Ubuntu, atau 
dapat juga menjalankan secara manual dengan cara run (Alt+F2) dan ketikkan 
conky -d. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


81 



BAB IV 

Optimalisasi Ubuntu Desktop 


A. Perintah dasar GNU/Linux 

Perintah-perintah (command) dasar di GNU/Linux di jalankan di suatu terminal 
shell yang biasa disebut terminal atau console. Terminal atau console ini dikenal 
dengan istilah command line interface (CLI) yang bisa diaktifkan dengan cara klik 
menu Applications - Accessories - Terminal. Selain itu bisa juga dengan bekerja 
diconsole murni dengan menakan kombinasi tombol ctrl+alt+Fl dimana FI bisa 
diganti sampai F6. Untuk kembali ke mode Grafical User Interface (GUI) tekan 
ctrl+alt+F7. 


Berikut ini hanya beberapa command yang umum terdapat di setiap distribusi 
GNU/Linux khususnya distribusi Ubuntu. 


1. login 

Fungsi 

Keterangan 

2. password 

Fungsi 

Keterangan 


3. login 

Fungsi 

4. who 

Fungsi 

5. finger 

Fungsi 


6. logout 

Fungsi 

Keterangan 


7. exit 

Fungsi 

Keterangan 

8. whoami 

Fungsi 

Keterangan 


: Untuk masuk ke dalam jaringan. 

: Setiap pemakai sah dari sistem UNIX mempunyai identifikasi 
pemakai sendiri (ID). 

: Memasukkan kata sandi setelah login. 

: Untuk pemakai yang baru didaftar oleh SUPER USER maka 
user tidak perlu memasukkan kata sandi. Untuk menjaga 
kerahasiaan, pengetikan tombol password tidak ditampilkan 
di layar. 

: Untuk membuat atau mengubah kata sandi. 

: Untuk mengetahui daftar pemakai yang sedang aktif (login). 

: Finger mempunyai kegunaan hampir sama dengan who, 
hanya saja finger menyediakan informasi identitas user yang 
lebih lengkap dari ada who. 


: Untuk keluar dari sistem atau mengakhiri satu sesi login. 

: Bila pemakai akan mengakhiri penggunaan terminal 
sebaiknya menjalankan perintah ini, agar hak akses pada log 
in-nya tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak 
berhak. 


: Untuk keluar dari sistem . 

:Sama dengan perintah log out. 

: Untuk mengetahui user siapa yang digunakan sedang login di 
suatu komputer/terminal. 

: Digunakan bila menemukan terminal yang belum logout atau 
exit dan ingin mengetahui milik siapa terminal tersebut 
diaktifkan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


82 



9. date 

Fungsi : Menunjukkan atau mengatur tanggal. 

10. cal 

Fungsi : Mencetak kalender mulai tahun 0000 s/d 9999. 

11. Is 

Fungsi : Menampilkan daftar file dalam directori aktif. 

Keterangan : Perintah ini akan menampilkan informasi mengenai directori 
dan file. Bentuk sederhana perintah Is akan menampilkan 
hanya nama file. Bentuk panjang ditandai dengan 
menggunakan option -I, yang akan menampilkan nama-nama 
file beserta informasi untuk setiap file yang ditampilkan. 
Option-option yang disediakan : 

-a : Tampilkan semua file di directory termasuk isian. 

-o : Tampilkan hanya nama directory 

-g : Cetak ID kelompok hanya untuk bentuk panjang 

-I : Cetak nomor untuk setiap pemakai 

-I : Tampilkan seluruh file secara lengkap 

-o : Cetak ID pemakai (bila pemakai -1) 

-r : Ubah urutan pengaturan nama file yang telah disusun 

-t : Atur nama file berdasarkan waktu modifikasi terakhir, 

tidak berdasarkan nama 

-o : Atur nama file berdasarkan waktu akses terakhir. 

Untuk option nama, bila "nama" merupakan sebuah directory, perintah itu 
mencetak informasi yang diminta dengan pilihan (option) bagi semua file 
dalam directori. Bila "nama" sebuah file, maka hanya informasi file 
bersangkutan yang dicetak. 

12. chmod 

Fungsi : Mengubah permission suatu direktori/file. 

Format : chmod 777 nama file 


13. clear 

Fungsi : Bersihkan layar, (sama dengan perintah CLS di DOS) . 

Format : clear atau bisa juga tekan kombinasi tombol ctrl+D 

14. cmp 

Fungsi : Membandingkan filel dan file2 serta laporkan perbedaannya. 

Format : cmp filel dan file2 

Keterangan : Perintah ini tidak akan melaporkan apa-apa jika file tersebut 
identik (sama persis). 

15. cp 

Fungsi : Menggandakan filel menjadi fiIe2. 

Format : 

$ cp filel file2 -» mengcopy filel ke file2 

$ cp coba3 /home/syarif/nsmail -> mengcopy file coba3 ke 
direktori lain 

Keterangan : Perintah cp akan meng-copy satu file ke file lain atau meng¬ 
copy satu file atau lebih ke sebuah direktori. 


16. rm 

Fungsi : Menghapus file. 

Format : rm nama-file. 

atau 

rm /path_file_berada 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


83 





17. mv 

Fungsi 

Format 


Keterangan 

18. cat 

Fungsi 


19. more 

Fungsi 

Format 

Keterangan 


20. history 

Fungsi 

Format 

21. wc 

Fungsi 

Format 

22. man 

Fungsi 


Format 

23. grep 

Fungsi 

Format 

Keterangan 


: Memindahkan letak suatu file atau bisa juga buat rename 
nama file. 

$ mv filel file2 -> Renama filel menjadi file2 
$ mv coba3 /home/syarif/nsmail -> Memindahkan file coba3 ke 
direktori lain 

: mv akan memindahkan satu file ke file lain atau 
memindahkan satu file atau lebih, ke sebuah direktori. 


: Menampilkan isi sebuah file (sama dengan perintah TYPE 
pada DOS). Cat berfungsi untuk mencetak ke layar monitor 
isi dari sebuah file text. Jika file dililihat menggunakan 
perintah ini bukan file text maka akan keluar 
karakterkarakter aneh pada layar.. Untuk menghindari 
tercetaknya karakter-karakter aneh tersebut dapat digunakan 
perintah cat -v. 


: Menampilkan isi text file per layar. 

: more nama-file 

: Dengan perintah ini isi file dapat ditampilkan perlayar 
sehingga dapat diperiksa secara detail. Tekan spasi untuk 
melihat isi file di layar berikutnya. 


: Menampilkan perintah-perintah yang telah digunakan 
sebelumnya. 

: history 


: Menghitung jumlah kata, jumlah baris dan jumlah karakter 
dalam suatu file. 

: wc nama-file 


: Singkatan dari manual yaitu untuk menampilkan halaman 
manual untuk semua perintah UNIX. Perintah ini sangat 
bermanfaat bagi setiap pemakai UNIX karena dapat 
membantu mengingat kembali perintah-perintah UNIX. 

: man nama-perintah 


: Mencari isi suatu file di sembarang directori. 

: grep -n 'nama-file' di-direktori 

: Perintah grep akan mencari suatu variable dalam suatu baris 
tertentu, di dalam sembarang direktori pada semua file. Grep 
sangat berguna untuk menemukan kata tertentu dalam 
beberapa dokumen atau mencari adanya sebuah variable 
dalam sekelompok program. 

Misalnya : grep -n 'shutdown'/etc/*. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


84 



24. mkdir 

Fungsi 

Format 

Keterangan 

25. rmdir 

Fungsi 

Format 


Keterangan 

26. pwd 

Fungsi 

Format 

27. cd 

Fungsi 

Format 

Contoh 


: Membuat direktori. 

: mkdir nama-direktori 

~$ mkdir cobal coba2 coba3 (membuat 3 direktori sekaligus) 
: Di DOS peritahnya adalah MD (make directory) 


: Menghapus direktori yang kosong . 

: rmdir nama-direktori 

~$ rmdir cobal coba2 coba3 (menghapus 3 direktori 
sekaligus) 

Jika directori yang dihapus tidak ada maka akan ditampilkan 
pesan. 

: Di DOS peritahnya adalah RD (remove directory). 


: Menunjukkan direktori aktif. 
: pwd 


: Masuk kelokasi direktori tertentu. 

: cd path-direktori 

~$ cd /etc , maka akan pindah ke direktori etc 


28. adduser 

Fungsi : Menambahkan user baru disistem. 

Format : adduser nama-user 


29. ps 

Fungsi 

Format 

30. kill 

Fungsi 

Format 

Keterangan 


: Digunakan untuk memonitoring informasi tentang proses 
yang aktif dalam sistem UNIX. 

: ps-aux 

: Digunakan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. 

: kill id-proses 

: Id proses dapat dilihat pada kolom PID pada keluaran 
perintah ps -aux diatas. 


31. & 

Fungsi 

Format 

32. be 

Fungsi 

Keterangan 

33. pr 

Fungsi 

Format 


: Menjalankan program di belakang layar (multitasking). 
: & nama-program 

: Perintah be dapat digunakan sebagai calculator. 

: Fasilias ini tida ada pada versi UNIX standar. 


: Mencetak isi file ke printer. 
: pr nama-file > /dev/lpO 


34. write pemakai [tty] 

Fungsi : Mengirim pesan ke pemakai yang sedang login. 

Keterangan : Write akan membuat hubungan dari keyboard ke layar 
pemakai yang ditentukan. Apa saja yang diketikkan dari 
keyboard akan tampak di layar penerima. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


85 





35. mesg [pilihan] 

Fungsi : Menolak pesan dari pemakai lain. 

Keterangan :Anda dapat juga menolak pesan yang dikirim dengan 
memakai perintah write. Perintah ini tidak dapat menolak ijin 
bagi super user untuk mengirim pesan. 


36. mail [penerima] 

Fungsi : Mengirimkan dan membaca pesan berupa surat. 

Keterangan : Mail adalah sebuah program pengiriman elektronik yang 
mengirimkan pesan ke user lain atau membaca pesan dari 
user lainnya. 


37. wall 

Fungsi 

Keterangan 


: Pengiriman pesan oleh super user. 

: Bagi super user, sistem operasi UNIX menyediakan 
pengiriman pesan keseluruhan pemakai yang sedang log in 
saat itu dan perintah ini hanya dapat dilakukan oleh super 
user. 


B. Instalasi codec dan memainkan multimedia 

Seperti yang sudah diketahui bersama, setelah proses instalasi OS standar 
Ubuntu Desktop, komputer yang digunakan masih belum bisa mendengarkan lagu 
ataupun memutar file video, karena Ubuntu tidak menyertakan aplikasi Codec 
pada paket instalasinya. Sekalipun Ubuntu telah menyertakan beberapa paket 
aplikasi multimedia. Karena Ubuntu berdasarkan aplikasi bebas lisensi, maka 
paket-paket aplikasi yang membutuhkan lisensi tidak akan disertakan pada paket 
instalasi OS Ubuntu. 

Baiklah, pada kesempatan ini tidak akan dibahas panjang lebar mengenai lisensi, 
fokus pembahasan langsung ke topik cara menginstalasi aplikasi codec untuk 
mendukung kebutuhan multimedia seperti memutar file Audio Video. Seperti 
biasa, buka saja Ubuntu Software melalui menu Applications - Ubuntu Software 
Center seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini (gambar CO.l). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


86 









Setelah keluar window Ubuntu Software Center, gunakan fasilitas search dengan 
cara mengetikkan keyword "Ubuntu Restricted" dikotak pencaharian. Hal ini 
dilakukan agar bisa langsung menemukan aplikasi yang diinginkan dengan cepat. 
Sebagai panduan, anda bisa melihat gambar di bawah ini (gambar CO.2). 



Gam bar CO. 2 


Berikutnya, bisa dican paket aplikasi yang diinginkan pada list sebelah bawah dari 
search box. Carilah paket aplikasi yang sesuai dengan keyword yang dimasukkan 
sebelumnya. Seperti terlihat pada gambar CO.3, aplikasi yang dicari berada pada 
posisi paling atas. 


Authentication is required to 
Install software packages 

An application is attempting to perform an action that 
requires privileges. Authentication is required to perform this 


fubbthreads.php/forum_summary 


Hjv T ov i ueu »y uuumu 

Canonical Partners 
I Installed Software 




nan 


[j, LareOsing ^jjAvatar Maker j?»] Portrait lliustratio... (©)h 

Q I Ubuntu Indonesia | Forum Pengg... Q i =£= 


NewWebPick.ct 


Authenticate 


Kubuntu restricted extras 


used applications with restricted copyright for kL 


mpeg. TrueType. Java. Flash) 
bu (mp3, avi. mpeg. Truelype. Java. Flash) 


natching it 


Semuo mengenoi lingkungon desktop Ubuntu. ^4 2020 (78) 



n 1 ) Ubuntu Indonesia | Fo... Ubuntu Software 


Gambar CO. 3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


87 













































































Jika sudah yakin.. selanjutnya tinggal mengklik tombol install untuk menginstal 
aplikasi tersebut, dan jika ada otentikasi password (gambar CO.3), isikan saja 
password anda untuk melanjutkan proses instalasinya. 

Selanjutnya, jika proses instalasi sudah selesai.. window Ubuntu Software Center 
bisa ditutup. berikutnya, menguji apakah komputer yang berisi Ubuntu sudah bisa 
untuk melakukan aktivitas multimedia? 


Gampang saja.. sebelumya pastikan speaker PC anda berfungsi dengan baik, lalu 
anda tinggal membuka aplikasi pemutar lagu kesayangan anda. Pada 
implementasi ini digunakan VLC Player, lalu arahkan ke tempat penyimpanan lagu 
pada partisi Harddisk untuk mencari lagu ataupun file video yang akan kita uji 
melalui Nautilus. Anda juga bisa lansung mendouble klik file audio video anda, 
apakah player kesayangan anda sudah bisa mengeluarkan audio / video. Jika 
semua file audio video sudah bisa kita putar. berarti kita sudah bisa melakukan 
aktivitas multimedia pada Ubuntu kita. Seperti terlihat pada gambar CO.4. 


,i. *00 - 

^□5atA pr17 . 4:59 PM 

File Edit View Go Bookmarks Help 

^ Back ▼ ^ X □ 9 100% <1 Icon View ▼ 0 


Tree* □ -e _DATA 


- jjHome Folder 
- *8 Desktop 

+ HSS install Codej 
+ (JjDocuments 

+ ((Downloads 

+ |j| Music 
+ jj Pictures 
a® Public 
+ ffjTemplates 
+ § Videos 
^ ^File System 
.SOFTWAREZ 


X v A >pening OmprocK l.wav - VjC media playe * 

f Media Playback Audio Video Tools View Help 


HALAMAN WEB 



[lareosing.org - Mozill... «s DATA - File Browser 


Gambar CO. 4 


Catatani 

Disaat proses pengujian apakah Ubuntu sudah bisa digunakan untuk kebutuhan 
multimedia. Koneksi internet untuk lebih baiknya jangan diputus / disconeected 
terlebih dahulu, ini berguna jika mungkin ada paket pendukung codec yang belum 
terinstal. 

Pastikan semua ekstensi file audio video anda coba putar terlebih dahulu, dan jika 
memang ada paket pendukung codec yang akan dibutuhkan untuk memutar file 
audio video tersebut, maka Ubuntu akan secara otomatis mendownload file 
pendukung codec tersebut, barulah jika dirasakan semua file ekstensi audio video 
sudah bisa anda mainkan, barulah anda bisa memutuskan koneksi internet. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


88 



















































C. Efek Desktop 3D di Ubuntu 

Mengaktifkan Fitur Desktop 3D dengan CCSM (CompizConfig Setting Manager) 

Setelah menginstall Ubuntu Desktop, sekarang mari bersama-sama mengobrak- 
abrik berbagai fitur yang bisa memaksimalkan kinerja desktop yang digunakan. 
Salah satu fitur yang sangat unik dan menarik yang membedakan windows 
dengan GNU/Linux adalah CCSM atau Compiz Config Setting manager. Disini 
penulis akan menjelaskan sedikit kemampuan fitur ini dalam memberikan 
berbagai efek yang sangat menarik. Pada kali ini masih memakai Ubuntu Karmic 
Koala 9.10 (nyusul di release 2 versi 10.04) 


Berikut Langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan CCSM: 

1. Langkah awal adalah penginstalan CCSM itu sendiri, karena fitur ini tidak 
terinstall secara default saat pertama menginstall Ubuntu, maka sebelumnya 
harus memastikan spesifikasi komputer atau laptop yang digunakan bahwa 
CCSM dapat bekerja secara maksimal, yaitu dengan cara membuka terminal 
dan masukkan perintah-perintah dibawah ini. 

$ wget http://blogage.de/files/9124/download -O compiz-check 

Tekan enter, setelah itu lanjutkan perintah dibawah ini. 

$ sudo chmod +x compiz-check 

Kemudian cek apakah komputer yang digunakan support terhadap CCSM 
dengan mengetik perintah sebagai berikut: 

$ ./compiz-check 


Jika hasilnya adalah OK semua, berarti komputer yang digunakan support 
terhadap CCSM, seperti terlihat pada gambar CZ.l 



2. Tahap kedua adalah proses mendownload aplikasi CCSM, dengan cara 
mengetik perintah dibawah ini. 

$ cd Document 

$ sudo dpkg -i python-compizconfig_0.7.4-0ubuntul_i386.deb 
$ sudo dpkg -i compizconfig-settings-manager_0.7.4-0ubuntu2_all.deb 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


89 








3. Tahap selanjutnya, setelah CCSM di install adalah memeriksa aplikasi tersebut, 
lihat dimenu System - Preferences - CompizConfig Setting Manager, maka 
tampilannya akan seperti gambar CZ.2 dibawah ini. 


Category 


|| All 


<£gx> General 
Accessibility 
13 Desktop 
Effects 
HU Extras 
M Image Loading 
® Utility 

IP] Window Management 

Advanced Search 


Close 



Gambar CZ.2 


CCSM terdiri atas 8 kategori pilihan yang bisa diutak-atik sesuai dengan 
keinginan sendiri, tetapi pada saat masuk pertama kali secara default akan di 
tampilkan semua kategori yang ada. 

4. Tahap selanjutnya mari bersama-sama "menggeranyangi" CCSM ini biar 
semua orang pada iri, terutama pada pengguan jendela sebelah,hehehe.., 
perhatikan dibagian pinggir kiri panel, maka secara default cuma ada 2 
workspaces. Sekarang klik kanan pada panel yang ada workspaces-nya; pilih 
Preference kemudian tambah columns menjadi 4, untuk rows tetap 1, seperti 
pada gambar dibawah (gambar CZ.3) 



5. Tahap selanjutnya buka kembali aplikasi CCSM (udah tau kan cara 
bukanya,„kalo blom tau cara tau sendiri ya,,,heheheh pelit mode on). Pada 
Categori Desktop klik dua kali Desktop Cube, secara otomatis anda akan 
masuk ke tab general. Centang Use this Plug in, biasanya ada warning "Enable 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


90 




























Desktop Cube" anda tinggal klik saja. Klik Back dan di menu utama CCSM 
masih pada kategori desktop, anda double klik Rotate Cube, pada tab general 
ada bebeapa settingan, yang bisa anda setting sendiri sesuai kemauan anda 
ataupun default dari CCSM nya sendiri, pada tab Bindings merupakan 
settingan keyboard serta cube dan window, sekarang tinggal anda centang 
Use this plug in. 

Nah sekarang coba tekan kombinasi tombol ctrl+alt+left/right. Bagaimana 
hasilnya? Nah itu belum cukup, sekarang akan dilihat apakah settingan 
desktop cube nya bekerja atau tidak. Coba tekan kombinasi tombol 
ctrl+alt+Klik kiri mouse (Tahan) dan mainkan mousenya serta 
rasakansensasinya. Hehehehee.. gambarnya bisa anda lihat seperti di bawah 
ini (gambar CZ.4). 



Gam bar CZ.4 


6. Pada tahap di atas ada 4 workspaces dengan bentuk kubus dengan gambar 
wallpaper yang sama dan gambar pada atas kubus dan bawah kubus masih 
kosong atau gambar default dari Ubuntu.sekarang mari mencoba agar 
gambarnya bisa berbeda dan diganti sesuai dengan keinginan dan selera 
masing-masing. 


Filter 

I 71 

Category 

H All 
<C§| General 
^ Accessibility 
g§ Desktop 
Effects 
Extras 

jgfi Image Loading 
■£§§ Utility 

l^f] Window Management 

Advanced Search ^ 
Close 


-- 

□ (2f 1 Inotify 


0 <(^)) 


Mouse position 
polling 


^ .-J- 

Regex Matching 


Resize Info 


S[j] scale Addons 


□ 


& 


Scale Window 
Title Filter 


2 Session 
5 Management 




Userspace File 
System 


0 ^ Video Playback 


^Draw the desktop wallpaper 


m 


Workarounds 


fig Window Management 

□ @ 0 @ WM Actions □ ^ Grid 


cl 'E0 1 Group and Tab 
u Windows 

0 m Place Windows 

□ o^n Ring Switcher 

0 £3 Shift Switcher 


□ Maximumize 

□ ^Put 
0 Sn scale 


0 |4^[ Move Window 
0 Resize Window 
□ |— ^ Shelf 


Gambar CZ.5 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


91 























Buka kembali aplikasi CCSM dan pilih kategori Utility - Wallpaper, seperti pada 
gambar CZ.5 diatas. Double klik dan anda akan masuk ke menu wallpaper 
seperti gambar dibawah ini (gambar CZ.6) 



Gambar CZ. 6 


Setelah itu klik new lalu masukkan 4 buah gambar wallpaper yang diinginkan, 
gambar diatas adalah posisi setelah penulis memasukkan ke-empat gambar 
dan kemudian centang "enable wallpaper". Untuk mengaktifkan ke 4 gambar 
wallpaper tersebut masuk ke gnome configurator editor dengan cara tekan 
kombinasi tombol alt+F2 lalu ketikkan gconf-editor, seperti pada gambar CZ.7 
dibawah ini. 


gcorf-editosj 


□ Run in terminal 
D Show list of known applications 


Run with file,,. 


Help 


Cancel 


tr 


Run 


Gambar CZ. 7 


Tekan enter dan akan muncul tampilan Window Configuration Editor lalu klik 
apps - nautilus - preference dan anda cari pilihan Show Desktop dan hilangkan 
tanda centang, seperti gambar di bawah ini (gambar CZ.8). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


92 















































File Edit Bookmarks Help 
Q gwd 
B iagno 

Q indicator-session 
Q mahjongg 
> Q metacity 
^7 ^ nautilus 

Q compactview 
Q desktop 

> Q desktop-metadata 
B icon_view 
F*°l list view 


> Q sidebar panels 
B nm-applet 
I 3 ! onboard 
B panel 
B planner 
Q procman 
I 3 "! rhythm box 
n same-gnome 
Q seahorse 


Name 

v' Value 

i a i preview sounu 

locaioniy 

0 search bar type 

searchbytext 

Hi) show advanced permissions 

□ 

y fBhdmmm 

□ 

Q show_directory_item_counts 

local_only 

0 show_icon_text 

local_only 

0 show_image_thumbnails 

local_only 

0 sidebar_width 

148 

0 side_pane_background_color 

# rrrrrr 

0 side_pane_background_filename 


y side_pane_background_set 

□ 

0 side pane view 



Key Documentation 


HE 


Key name: /apps/nautilus/preferences/show_desktop 

Key owner: nautilus 

Short description: Nautilus handles drawing the desktop 
Long description: If set to true, then Nautilus will draw the 
icons on the desktop. 


/apps/nautilus/preferences/show 


E 

desktop 


Gambar CZ.8 


Close windownya dan sekarang mari melihat hasilnya, anda tekan tombol 
Windows (yang ada gambar windowsnya)+E. Maka tampilannya akan terlihat 
seperti gambar CZ.9. Pada saat menggunakan fitur ini maka klik kanan pada 
desktop tidak akan berfungsi. 



7. Apakah hanya itu aja efek yang bisa digunakan? Weiits.. tunggu dulu gan, 
sekarang mari mencoba masuk lagi ke CCSM. Desktop - double klik Desktop 
Cube - tab appearance - klik Sky dome dan ganti Sky dome Image sesuai 
dengan keinginan anda (gambar CZ.10). Mungkin anda bertanya-tanya, ini 
buat apaan sie? Nah biar nggak pada penasaran, tinggal tekan kombinasi 
tombol ctrl+alt+ klik kiri (ditahan) dan mainkan mousenya. Nah lo??? See.. 
What I mean??? 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


93 


































Desktop Cube 

Place windows on cube 

Use This Plugin 


„ Enable Desktop 
“ Cube 


General Behaviour Appearance 


' Transparent Cube 


Cube Color 


■S7 Cube Caps 
Scale image 
Image files 


'0 


/usr/share/gdm/themes/Human/ubuntu.png 

Adjust Image 


0 

] 0 


0 


0 


Skydome 
Skydome 

Skydome Image [/home/andi/Pictures/fun/Ubuntu Kernel Linux Wallpaper Desktop With Ha | Q £ 

Animate Skydome 

Skydome Gradient Start 
Color 

Skydome Gradient End 
Color 


0 


Cnlw^ J.Q use fry the fe/ytt-tcrirrili 

of the skydoiTTe-falfiirotc'-yidui' 
skyaor ne_gratient_ef >aco ' b ' 


Gam bar CZ. 10 


8. Udah Puaskah?? Uupss.. tunggu dulu gan, gambar atas ama bawahnya masih 
blank tuh, Selanjutnya anda masuk ke CCSM lagi. Pada tab Cube Caps - 
appearence, nah disitu tinggal anda edit gambarnya dengan mengganti 
gambar pada top dan bottom, setelah itu centang enable cube reflection and 
deformation , seperti gambar CZ.ll di bawah ini. 


Cube Reflection 
and Deformation 


Compiz cube reflection 
and deformation 


Use This Plugin 


Enable Cube 
0 Reflection and 
Deformation 


Cube caps Reflection Deformation 


> Bindings 


> Behaviour 


Appearance 
Cube Top Color 
Cube Bottom Color 
Top image files 


□ I i 


□ iii 


/home/andi/Pictures/fun/Ubuntu Linux Wallpaper Please Close Windows and Doors.jpg 


Bottom image files 
/home/andi/Pictures/My Pictures/wallpaper/aflyingtree_1600xl20.jpg 


New Delete J | Edit j |up| | Dow 


0 


0 


Gambar CZ. 11 


Dan Hasilnya adalah seperti tampak gambar CZ.12 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


94 






























































Pada kategori Effects - double klik Enable 3D Windows pada misc options coba 
masukkan nilai minimum size dan windows space seperti gambar CZ.13 
dibawah ini, lalu centang "Enable 3 D Windows". 



Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar CZ.14 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


95 
























9. Sekarang akan dicoba memaksimalkan kemampuan CCSM dengan tampilan 
animasi yang mungkin nantinya anda berteriak dan berkata WTF??? 
hehehee... Buka CCSM - Effects - Double Klik Animations, pada tab Open 
Animations coba klik Open Effect dan klik Edit lalu masukkan kriteria seperti 
di bawah ini (gambar CZ.15). 



Gam bar CZ.15 


Setelah itu masuk ke tab Close Animations dan coba anda masukkan kriteria 
seperti dibawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


96 





































Filter 

l *) 


Use various animations as 
window effects 


Enable 

Animations 


Open Animation ^ Close Animation 1 Minimize Animation Shade Animation Focus Animation Effect Settings 


Animation Selection 
Close Effect Duration Window Match 





HI 

Skewer 100 

Skewer 200 

(type=Menu | PopupMenu | DropdownMenu | Dialog | ModalDialog | Normal) 
(type=Tooltip | Notification | Utility) & !(name=compiz) & !(title=notify-osd) 



m | 


-[7] 

New Delete Edit 

|yp j Down 


0 

Random Effects 

□ Curved Fold 

□ Horizontal Folds 

□ Airplane 

0 

□ Beam Up 

□ Bum 

□ Domino 

□ Dream 

□ Explode 

□ Fade 


□ Fold 

□ Glide 1 

□ Glide 2 


□ Glide 3 

□ Leaf Spread 

0 Magic Lamp 


□ Razr 

□ Sidekick 

0 Skewer 


□ Vacuum 

□ Wave 

□ Zoom 



Gambar CZ. 16 


Sama seperti diatas berikutnya anda masuk ke tab Minimize Animations dan 
masukkan kriteria seperti gambar CZ.17 di bawah ini. 



Gambar CZ. 17 


Kemudian centang "Enable Animations" dan rasakan perubahannya. 

Baiklah, sekian dari saya selaku penulis mengenai optimasisai CCSM dan efek 3D 
pada Ubuntu Desktop, semoga tulisan ini berguna bagi perkembangan opensource 
di Indonesia. 


D. Manajemen Paket di Ubuntu dengan APT 

1. Tentang Manajemen Paket GNU/Linux 

Sebuah sistem manajemen paket bagi suatu distribusi sistem operasi 
GNU/Linux adalah seperangkat tool untuk mengotomatisasi proses 
penginstallan, pengkonfigurasian dan pembuangan suatu paket software dari 
sistem GNU/Linux. Biasanya sistem ini merupakan suatu bagian dari sistem 
operasi yang datang dalam distribusi resmi suatu distro GNU/Linux. Tools 
sistem manajemen paket ini biasa lebih dikenal dengan paket manager. Paket 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


97 






















































manager di GNU/Linux biasanya punya kemampuan memeriksa dan mengatur 
semua paket di dalam sistem linux. 

2. Kenapa perlu Paket Manager 

Dalam sebuah sistem operasi modern seperti Ubuntu, paket manajer sangatlah 
penting. Paket manager ini bermanfaat untuk menjaga software apa saja yang 
terinstall ke komputer yang digunakan, software apa yang tersedia untuk di 
install dan memungkinkan end user dengan mudah menginstall software, 
mengupgrade software ke versi yang lebih baru ataupun menginstall/remove 
software yang sebelumnya sudah terinstall, bahkan mengupgrade sistem 
secara keseluruhan. 

Seperti namanya, paket manager bertugas mengurusi paket-paket, 
sekumpulan file yang dibundel bersama dan dapat diinstall dan diremove. 
Ubuntu, sebagai sistem operasi turunan Debian, menggunakan format .deb 
untuk kumpulan paket-paketnya. Untuk mengatur paket-paket ini, Ubuntu 
menggunakan APT (Advanced Packaging Tool) sebagai paket manager-nya. 
APT adalah paket manager canggih yang dikembangkan oleh para developer 
Debian GNU/Linux, salah satu sesepuh distro GNU/Linux yang digunakan 
Ubuntu sebagai basis pengembangan. 

3. APT (Advanced Packaging Tool) 

APT merupakan sistem manajemen paket (paket manager) yang bertugas 
mengurusi installasi dan penguninstallan, pengkonfigurasian suatu paket 
software di Ubuntu, dan distro lain turunan Debian GNU/Linux. APT 
mempermudah proses manajemen paket di GNU/Linux dengan 
mengotomatisasi penerimaan, pengkonfigurasian, penginstallan dan 
pembuangan paket software baik yang bertipe binary maupun source code. 

Pada awalnya APT di buat sebagai front-end untuk dpkg (Debian Package 
Management System), untuk bekerja dengan paket debian dalam format .deb, 
tetapi sekarang telah dimodifikasi agar bekerja juga dengan system paket 
manager PPM (Redhat Package Manager) melalui apt-rpm. APT juga tersedia di 
OpenSolaris (dalam distribusi Nexenta OS). 

4. Sekilas tentang file .deb 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ubuntu GNU/Linux menggunakan 
format .deb pada paket-paketnya. File-file dalam format .deb dikenal sebagai 
paket debian. Format .deb sebetulnya merupakan sebuah file arsip (archive) 
yang dapat diekstrak menggunakan tool archiver biasa, semacam GNU 
Archiver, ar, tool untuk membuat, memodifikasi dan mengekstrak sebuah 
archive. 

Misalnya perintah dibawah ini dijalankan di terminal. 

$ ar -t namafile. deb 

Maka keluaran perintah tersebut akan menampilkan isi dari namafile .deb 
tersebut, yang terdiri dari tiga komponen sebuah file berformat .deb yaitu: 

1. Debian-binary : yang berisi beberapa baris dan sampai saat sekarang cuma 
berisi nomor versi format, 2.0. ini berguna untuk kompatibilitas. 

2. Control.tar.gz. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


98 



Control.tar.gz merupakan file arsip terkompres yang mengandung kontrol 
informasi dari sebuah paket, bagaimana paket yang bersangkutan di install, 
diremove, apa saja yang harus diconfig, dan sebagainya. 

3. Data.tar.gz, yang berisi data sebenarnya dari paket tersebut. Lihat gambar 
AP.l dibawah ini. 



5. Sistem Penamaan Paket Debian / .deb 

Penamaan suatu paket software dalam format .deb sudah ditentukan 

(walaupun bukan suatu keharusan). Tapi untuk mempermudah user, sebaiknya 
mengikuti kesepakatan penamaan yang sudah ada. Suatu paket berformat .deb 
biasanya dalam format seperti berikut. 

<nama paket>_<versi>-<release>_<arsitektur>.deb 

Contohnya paket : postfix_2.6.5-3_i386.deb 
Keterangan: 

Nama paket = postfix 

Versi = 2.6.5 

Release = 3 
Arsitektur = i386 

Adakalanya bagian release tidak disertakan dalam penamaan. 

6. Bekerja dengan file .deb 

Untuk bekerja dengan file .deb ini, di Ubuntu digunakan dpkg, sebuah tool 
manajemen paket yang bisa digunakan untuk untuk mengakses file .deb secara 
langsung, menginstall file deb, meremove paket. Dpkg merupakan tool dasar 
dalam manajemen paket berbasis debian. Perintah dpkg ini akan banyak 
digunakan ketika menginstall paket secara offline dimana paket telah 
didownload secara manual dari internet. 

Beberapa perintah yang umum (perintah dijalankan di terminal) : 

• Menginstall suatu paket .deb 

$ sudo dpkg -/' namapaket.deb 

• Meremove paket yang sudah diinstall (tanpa meremove file konfigurasi) 

$ sudo dpkg -r nama paket 

• Mem -purge paket (meremove paket dan file konfigurasi) yang sudah diinstall 
$ sudo dpkg —purge namapaket 

• Melihat informasi daftar paket software yang terinstall 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


99 






$ dpkg -I 

• Melihat informasi daftar paket software yang terinstall dan memasukan daftar 
tersebut ke sebuah file bernama listpaket.txt 

$ dpkg -I > listpaket.txt 

• Melihat informasi apakah suatu paket sudah terinstall 
$ dpkg -I namapaket 

Kalau paket yang dimaksud belum terinstall, maka ada info "No packages 
found matching namapaket" 

• Melihat file apa saja yang masuk ke dalam paket tertentu 
$ dpkg -L namapaket 

• Melihat suatu file termasuk ke paket mana 
$ dpkg -S /path/ke/fiie/system 
Misalnya : 

najwa@najwa-desktop:~$ dpkg -5 /bin/uncompress 
gzip: /bin/uncompress 

Terlihat bahwa tool uncompress berasal dari paket gzip. 

Namun dibalik kemudahan dan kekuatan yang datang bersama dpkg ini, 
terdapat juga beberapa kekurangan fitur diantaranya yang melatar belakangi 
dikembangkannya APT yakni: 

1. Dpkg tidak menangani dependensi atau ketergantungan suatu paket akan 
paket lain secara otomatis, sehingga jika menginstall paket dan paket 
tersebut memerlukan paket lain untuk berfungsi, maka user harus secara 
manual menginstall paket yang dibutuhkan tersebut. 

2. Dpkg tidak dapat mengambil paket dari lokasi lain di network, seperti yang 
APT lakukan. Jadi saat bekerja dengan dpkg, paket-paket tersebut sudah di 
download ke dalam sistem lokal. 

Karena keterbatasan itulah, APT (Advanced Packaging Tool) diciptakan. Sistem 
APT mengembangkan kemampuan dari dpkg sehingga mampu menangani 
masalah ketergantungan antar paket (dalam dunia GNU/Linux disebut 
"dependency hell"). APT juga mampu menjalankan tugas menginstall paket 
dengan mengambil secara online suatu paket dari "gudang paket' yang disebut 
repository. 

APT bekerja dengan cara tetap menjaga daftar paket apa saja yang tersedia di 
dalam sistem dengan membaca sebuah daftar paket yang dapat didownload 
dari sebuah repository. Sumber-sumber repository dimana APT dapat 
mengambil paket-pa ketnya dikonfigurasi melalui sebuah file di 
/etc/apt/sources, list. 

Sistem APT bukanlah tool tunggal. APT datang dengan beberapa tools yang 
sangat berguna untuk manajemen paket, di antaranya : 

• apt-mark : digunakan secara internal oleh APT untuk memberi tanda dan 

menghilangkan tanda suatu paket terinstall secara otomatis. 

• apt-cdrom: digunakan untuk menambahkan cd/dvd repository ke dalam 

sources.list 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


100 



• apt-cache : apt-cache berguna untuk berbagai keperluan yang berkaitan 

dengan cache database APT, seperti pencarian paket, status 
sebuah paket, informasi tentang paket dan lainnya. 

• apt-config : program internal yang digunakan oleh berbagai bagian sistem 

APT untuk menjamin konsistensi pengkonfigurasian. 

• apt-get : merupakan tool command line untuk berurusan dengan paket, 

dan ini yang paling umum digunakan user untuk keperluan 
menginstall dan remove paket. 

• apt-key : digunakan untuk mengatur daftar key yang digunakan APT 

untuk mengautentifikasi paket. Paket yang telah diautentifikasi 
menggunakan key tersebut dapat dinyatakan terpercaya, 
berasal dari sumber yang dapat dipercaya. 

7. Aplikasi Front-End untuk sistem APT 

Beberapa tool aplikasi front-end yang memanfaatkan sistem APT sudah 
tersedia banyak, yang menyediakan lebih banyak kemampuan installasi dan 
interface yang lebih menarik, di antaranya : 

• Synaptic Package Manager 

Synaptic merupakan aplikasi front-end untuk paket manager APT yang 
menggunakan antar muka gratis GTK+. Synaptic umumnya sudah secara 
otomatis terinstall pada Ubuntu dan pada distro desktop lain yang berbasis 
Debian. 

• Ubuntu Software Center 

Seperti halnya Synaptic, Ubuntu Software Center juga merupakan front-end 
untuk APT yang dikembangkan menggunakan antar muka gratis GTK+. 
Ubuntu Software Center dikembangkan oleh developer Ubuntu 
GNU/Linux untuk melengkapi dan juga menggantikan Synaptic. 

• KPackage 

Merupakan front-end paket manager yang biasanya ada di KDE. 

• Adept Package Manager 

Interface gratis paket manager untuk KDE (deb, rpm dan bsd) 

• adebi 

Merupakan tool berbasis GTK yang dikembangkan Ubuntu dan juga bisa 
digunakan untuk bekerja menangani langsung paket format .deb 

• aptitude 

Merupakan interface tingkat tinggi berbasis text yang menggunakan library 
ncurses. Aplikai ini juga secara default terpasang di sistem Ubuntu. Kita 
dapat melakukan pencarian, penginstallan, peremovan, update dan upgrade 
dengan aptitude. 

• dselect 

Merupakan interface berbasis text yang juga untuk cukup mumpuni, tapi 
jarang digunakan seiring berkembangnya aptitude. 

• tasksej 

Merupakan tool installer yang memanfaatkan APT untuk menginstall 
sekelompok paket siap install yang disebut "task". 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


101 



8. Sekilas tentang format file sources.list 

File konfigurasi /etc/apt/sources.list menentukan bagaimana APT mengambil 
paket yang dibutuhkan, darimana paket di ambil, distribusi/bagian mana yang 
digunakan, tipe paket seperti apa yang diambil. 

Secara umum, sebuah entry repository di file /etc/apt/sources.list mempunyai 
format sebagai berikut 

[tipe arsip debian] [URI] [distribusi] [komponen 1] [komponen 2] 
[komponen berikutnya] 

Keterangan masing-masing: 

• Tipe arsip debian terdiri dari dua macam, yakni: 

- deb : tipe ini biasanya untuk repository file file binary, documentasi yang 
umumnya kita gunakan. 

- deb-src : tipe ini biasanya untuk repository file-file source code, umumnya 
digunakan oleh para developer atau user yang sering ingin mengcompile 
sendiri paket-paket yang diinginkan. 

• URI - Universal Resource Identifier 

Adalah lokasi repository dimana APT mengambil paket yang akan diinstall. 
Lokasi ini dapat berada di cdrom, komputer lain, jaringan internet baik http 
atau ftp, ada di hardisk local atau flashdisk. Macam-macamnya bisa berupa: 

- file : URI dengan tipe ini memungkinkan mengambil paket dari sembarang 
direktori dalam file sistem yang difungsikan sebagai repository. Ini berguna 
untuk NFS dan arsip mirror lokal. 

- cdrom : dengan tipe cdrom ini, memungkinkan APT untuk menggunakan 
drive cdrom lokal sebagai repository. Untuk menambahkan entry tipe 
cdrom ini ke sources.list digunakan tool apt-cdrom sebelum menggunakan 
perintah apt-get. 

- http : URI dengan tipe http menggunakan protokol http untuk mengakses 
arsip repository. Dan ini yang paling umum digunakan jika kita tersambung 
dengan internet. 

- ftp : tipe ini hampir sama dengan http di atas, tapi menggunakan protokol 
ftp untuk mengakses arsip repository, tipe yang ftp ini juga umum 
digunakan. 

Kemudian ada tipe lain yang kita tidak cukup familiar dengannya, yaitu: 

- copy : tipe copy ini hampir sama dengan file, kecuali bahwa paket 

yang diambil di copy ke cache direktori dibandingkan dengan digunakan 
secara langsung di lokasinya. Ini bermanfaat bagi user yang 

menggunakan zip disk. 

- rsh, ssh : menggunakan rsh/ssh untuk menghubungi mesin lain yang 
menyimpan arsip. 

• Distribusi (Codename) 

Bagian ini adalah distribusi Ubuntu yang akan kita gunakan, termasuk di 
dalamnya security updates, backports. Misalnya yang digunakan adalah 
Ubuntu 10.04 lucid lynx, maka bagian distribusi memakai nama lucid, Ubuntu 
9.04 Jaunty Jackalope maka distribusi ini bernama jaunty. Kalau yang versi 
9.10 bernama karmic, yang versi 8.10 hardy. 

• Komponen 

Dalam Ubuntu, ada empat macam komponen yang di kenal, yakni: 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


102 



- main : merupakan komponen yang berisi free software, dapat 
didistribusikan secara bebas dan disupport secara penuh oleh team 
pengembang Ubuntu. 

- restricted : merupakan komponen yang biasanya terdiri dari software yang 
umum digunakan dan disupport oleh team Ubuntu meskipun biasanya 
lisensinya tidak sepenuhnya free. 

- universe : ini adalah bagian komponen yang berisi paket-paket yang 
umum digunakan di dunia open source. Software ini tersedia secara free 
tapi tidak menerima support secara penuh oleh Ubuntu. 

- multiverse : ini adalah bagian komponen yang berisi software yang 
biasanya non free dan juga tidak disupport oleh Ubuntu. Jadi gunakan 
dengan resiko sendiri. 


Contoh isi file /etc/apt/sources.list yang ada (sudah di potong). 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid main restricted universe multiverse 
Keterangan: 

- Tipe arsip debian : deb, yang mengambil paket binary dan tidak 

mengaktifkan source (deb-src). 

- URI : http://bos.fkip.uns.ac.id dari UNS Solo. 

- Distribusi : lucid, mengaktifkan bagian distribusi yang akan diambil. 

- Komponen : mengaktifkan semua bagian komponen dari distribusi 

lucid. 

9. Bekerja Dengan file sources.list 

Sebelum bekerja dengan sistem APT, ada baiknya perlu mengkonfigurasi 
server repository yang akan digunakan untuk memudahkan proses instalasi. 
Secara default installasi, sebetulnya sudah disetting dan jika koneksi internet 
tidak ada masalah maka sudah bisa langsung berfungsi. 

Server repository Ubuntu di Indonesia 

Ubuntu merupakan salah satu distro GNU/Linux yang sangat populer di 
Indonesia. Sudah banyak terdapat server-server mirror repository yang bisa 
digunakan untuk mengupdate sistem, menginstall paket dan lain sebagainya, 
ini beberapa di antaranya : 

• Server repository dari Universitas Indonesia Jakarta 

Alamat http://kambina. ui.ac. id/ubuntu atau ftp://kambina. uLac. id/ubuntu 

• Server repository milik masyarakat opensource Indonesia 
Alamat httpj//dl2. foss-id. web, id/ubuntu 

• Server repository milik Universitas Jember 

Alamat http://mirror.unei.ac.id/ubuntu atau ftp://mirror.unei.ac.id/ubuntu 

• Server repository milih Universitas Gajah Mada Jogjakarta 

Alamat http://repo.uam.ac. jd/ubuntu atau ftp ://repo. uam.ac.id/ubuntu 

• Server repository dari Pengguna Linux Surabaya 
Alamat http://buava.klas. or. id/ubuntu 

• Server milik Universitas Diponegoro di Semarang 
Alamat http://repo, undip.ac. id/ubuntu 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


103 




• Server milik Universitas Sebelas Maret UNS di Solo 
Alamat http://bos, fkip. uns.ac.id/ubuntu/ 

• Server Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Alamat httpiZ/mugos^ ums.ac.id/ubuntu 

Mengubah repository ke server lokal 

APT menggunakan suatu server repository untuk mencari paket yang 
dibutuhkan, untuk melihat paket yang ada dan untuk kegiatan manajemen 
paket lainnya. Lokasi server repository ini dikonfigurasi di file 
/etc/apt/sources.list. Agar Ubuntu yang digunakan mengambil paket diserver 
repository lokal Indonesia maka harus menyesuaikan isi file tersebut agar 
menggunakan server lokal. Contoh-nya menggunakan mirror 
http://bos.fkip.uns.ac.id (karena kebetulan penulis berlokasi di kota Solo :) 

Buka file /etc/apt/sources.list dengan editor kesukaan. 

$ sudo gedit /etc/apt/sources, list 

Gambar AP.2 merupakan sebagian screen shoot di /etc/apt/sources.list penulis. 


## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's 
## 'partner' repository. 

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the 
## respective vendors as a service to Ubuntu users. 

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner 

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner 

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted 
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe 
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse 
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse 


Gambar AP.2 


Tambahkan mirror http://bos.fkip.uns.ac.id ke /etc/apt/sources.list (gambar 
AP.3). 


## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's 
## 'partner' repository. 

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the 
## respective vendors as a service to Ubuntu users. 

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner 

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner 

#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted 
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted 
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe 
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe 
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse 
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid main restricted universe [nultiverse 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse 

deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid-proposed main restricted universe multiverse _ 

Plain Text ~ Tab Width: 8 ^ Ln 56, Col 69 INS 

Gambar AP.3 


Setelah mengedit dan menyimpan konfigurasi baru /etc/apt/sources.list, kita 
harus mengupdate sistem agar APT membaca perubahan yang terjadi. Jalankan 
perintah dibawah ini. 

$ sudo apt-get update 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


104 




















Untuk mengupdate dan mensinkronkan indeks daftar paket yang tersedia. Hal 
ini juga bisa dilakukan dengan perintah berikut. 

$ sudo aptitude update 

Atau bisa juga menggunakan Update Manger di menu System - Administration-, 
Synaptic - Reload juga dapat melakukan fungsi ini. 

Outputnya seperti dibawah ini ketika menjalankan update system. 

najwa@najwa-desktop:~$ sudo apt-get update 
[sudo] password for najwa: 

Hit http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu/ lucid Release.gpg 

Ign http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu/ lucid/main Transiation-en_US 


Reading package lists... Done 
najwa@najwa-desktop: 

Menambahkan cd/dvd repository ke sources.list 

Untuk menambahkan cd/dvd repository, gunakan tool apt-cdrom 

$ sudo apt-cdrom add 

Untuk mengidentifikasi cd/dvd repository dapat digunakan 
$ sudo apt-cdrom ident 

lO.Manajemen Paket dengan APT 

Berikut beberapa perintah-perintah yang umum dan akan sering digunakan 
saat bekerja dengan sistem berbasis APT. Mulai dari penginstallan paket, 
penghapusan paket, pencarian paket, pengupdatetan dan mengupgrade versi 
Ubuntu yang digunakan. 

• Installasi Paket Ubuntu 

- Instalasi Paket Tunggal 

Menginstall sebuah paket kedalam sistem, dengan perintah sebagai 
berikut. 

$ sudo apt-get install namapaket 

Atau jika menggunakan Aptitude gunakan perintah dibawah ini. 

$ sudo aptitude install namapaket 

Jika menggunakan Synaptic, kemenu System - Administration - Synaptic 
Package Manager Kemudian klik kanan pada paket yang mau install, lalu 
Mark for Installation kemudian Apply untuk menjalankan proses instasi. 

- Instalasi beberapa paket secara bersamaan 

$ sudo apt-get install paket-pertama paket-kedua 
atau 

$ sudo aptitude install paket-pertama paket-kedua 

Contoh, untuk menginstall aplikasi nmap yaitu tool untuk network scanner 
dan postfix aplikasi mail server untuk GNU/Linux secara bersama-sama. 

najwa@naj wa - desktop: sudo apt-get install nmap postfix 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


105 



Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
Suggested packages: 

procmail postfix-mysql postfix-pgsql postfix-Idap postfix-pcre sasl2- 
bin resolvconf 
postfix- cdb ufw 

The following packages will be REMOVED: 

exim4 exim4-base exim4-config exim4-daemon-heavy 
The following NEW packages will be installed: 
nmap postfix 

0 upgraded, 2 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded. 

Need to get 0B/2272kB of archives. 

After this operation, 260lkB of additional disk space will be used. 

Do you want to continue [Y/n]? y (tekan y diikuti enter untuk melanjutkan 
proses) 

- Menginstall paket dengan versi tertentu 
$ sudo aptitude install postfix-2.6.5-3 

Akan menginstall paket Postfix dengan mengambil yang versi = 2.6.5-3 

- Menginstall paket sekaligus meremove paket lain 
$ sudo aptitude install postfix nmap- 

Akan menginstall paket Postfix sekaligus meremove paket nmap. 

• Menghapus (meremove) paket 

- Menghapus (remove) paket dari sistem tanpa menghapus file 
konfigurasinya 

$ sudo apt-get remove namapaket 
Atau dengan aptitude, 

$ sudo aptitude remove namapaket 

Atau jika menggunakan Synaptic, klik kanan pada namapaket, klik Mark for 
Removal kemudian Apply. 

- Menghapus paket dari sistem termasuk semua file konfigurasinya 
$ sudo apt-get remove —purge namapaket 

Atau dengan aptitude, 

$ sudo aptitude purge namapaket 

Jika menggunakan Synaptic, klik kanan pada namapaket, Mark for 
Complete Removal kemudian Apply. 

• Proses pencarian paket dan status dari sebuah paket 

Untuk mencari suatu paket di dalam database APT dapat digunakan apt- 
cache, aptitude, synaptic atau Ubuntu Software Center. Apt-cache merupakan 
tool yang cukup bagus untuk proses yang berkaitan dengan menemukan 
informasi sebuah paket, meskipun paket tersebut tidak terinstall di dalam 
sistem Ubuntu yang digunakan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


106 



- Mencari suatu paket 

$ apt-cache search namapaket 
Atau jika menggunakan aptitude, 

$ aptitude search namapaket 

Apt-cache akan menunjukkan daftar nama paket di dalam cache yang 
mengandung "string" yang dicari, baik di dalam nama atau 
keterangan/deskripsi dari sebuah paket. Perhatikan gambar AP.4 dibawah 
ini. 


'■ 3 ; ^ l=j l=j l2Sj 



najwaGnajwa-desktop:"! aptitude search postfix 

P bid-postfix - Postfix tools for the Black List Daemon 

P dtc-postfix-courier - web control panel for admin and accounting 

p gforge-mta-postfix - col laborative development tool - mail tool 

p postfix - High-performance mail transport agent 

p postfix-cdb - CDB map support for Postfix 

p postfix-dev - Loadable modules development environment f 

p postfix-doc - Documentation for Postfix 

p postfix-gld - greylisting daemon for postfix, written in 

p postfix-ldap - LDAP map support for Postfix 

p postfix-mysql - MySQL map support for Postfix 

p postfix-pcre - PCRE map support for Postfix 

P postfix-pgsql - PostgreSQL map support for Postfix 

P postfix-policy d - anti-spam plugin for Postfix 

P postfix-policyd-spf-perl - pure-Perl Postfix policy server for RFC 44 

P postfix-policyd-spf-python - pure-Python Postfix policy daemon for SPF 

v postfix-tIs 

najwaGnajwa-desktop:"! 0 

Gambar AP.4 



- Mencari paket yang berkaitan dengan Intrusion Detection System 
$ apt-cache search "Intrusion Detection System" 

- Mencari informasi tentang sebuah paket 
$ apt-cache show postfix 

Atau 

$ aptitude show postfix 

Perintah apt-cache show namapaket akan menampilkan berbagai 
informasi tentang paket, termasuk dependensi paket tersebut, nama 
lengkap, paket apa yang disediakan, deskripsi singkat dan panjang dan 
ukuran paket saat dimekarkan. 

- Mengetahui status sebuah paket, 

$ apt-cache policy postfix 

• Mengupgrade system 

Adakalanya beberapa paket software yang ada di sistem Ubuntu sudah terlalu 
kuno, sementara di repository sudah ada yang lebih baru, maka perlu segera 
melakukan proses upgrade, baik paket individual maupun mengupgrade 
sistem Ubuntu secara keseluruhan. 

- Mengupgrade suatu paket 

Mengupgrade suatu paket software sama artinya mengganti paket software 
yang lama dengan versi terbaru. Hal ini cukup dilakukan dengan apt-get 
install seperti biasa, dengan catatan sistem APT sudah disinkronkan 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


107 









terlebih dahulu dengan server repository agar selalu up to date. Berikut 
step by step melakukannya. 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install postfix 

mengakibatkan APT mengupdate file index paketnya dan akan menginstall 
paket Postfix dari repository dengan rilis terbaru. 

- Mengupgrade paket-paket system secara keseluruhan 
$ sudo apt-get upgrade 

Apt-get upgrade digunakan untuk menginstall ke versi terbaru dari semua 
paket yang terinstall di dalam sistem Ubuntu dari repository yang terdapat 
di /etc/apt/sources.list. Command ini jika menggunakan aptitude sepadan 
dengan 

$ sudo aptitude safe-upgrade 

- Mengupgrade sistem ke rilis Ubuntu terbaru 

Sistem APT diUbuntu memungkinkan end user meng upgrade sistem ke rilis 
berikutnya hanya dengan satu baris perintah tanpa harus melakukan 
installasi ulang, benar-benar fitur yang luar biasa. Misalnya Ubuntu yang 
digunakan sekarang adalah versi Ubuntu 9.10 Karmic Koala, maka dengan 
mengambil repository Ubuntu versi 10.04 Lucid Lynx, dan dengan 
menjalankan perintah dibawah ini. 

$ sudo apt-get dist-upgrade 

Atau jika menggunakan aptitude 

$ sudo aptitude full-upgrade 

• Proses Maintenance dengan APT 

Masalah yang sering timbul saat proses installasi ataupun menghapus sebuah 
paket aplikasi adalah banyak file dan konfigurasi yang tersisa yang dapat 
menyebabkan sistem menjadi penuh bahkan bisa membuat sistem tidak 
maksimal/lambat. Sebagai sebuah sistem paket manager canggih, APT juga 
menyediakan cara agar sistem Ubuntu benar-benar bersih saat setelah 
melakukan proses mendownload, menginstall dan meremove suatu paket. 

- $ sudo apt-get clean 

Saat proses penginstallan menggunakan APT, file-file paket .deb tersebut 
didownload dari repository dan disimpan di directory cache APT, harusnya 
berada didirektori /var/cache/apt/archives dan 

/var/cache/apt/archives/partial. Dengan menjalankan perintah tersebut, 
akan menghapus semua paket .deb hasil download sehingga sistem Ubuntu 
tidak menjadi penuh sesak. 

- $ sudo apt-get autoclean 

Seperti apt-get dean, autoclean juga membersihkan paket-paket di 
direktori cache. Perbedaannya autoclean hanya menghapus file yang tidak 
lagi dapat didownload dan memang tidak berguna. 

- $ sudo apt-get autoremove 

Apt-get autoremove digunakan untuk menghapus paket-paket yang secara 
otomatis terinstall karena biasanya memenuhi ketergantungan antar paket 
dan tidak lagi dibutuhkan oleh sistem, bisa jadi karena paket utamanya 
sudah diremove. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


108 



11. Paket Manager dilingkungan GNU/Linux 

Ada beberapa sistem managemen paket tersedia di GNU/Linux. Sebagian 
besar distribusi yang beredar memiliki sistem tersendiri dalam manajemen 
paketnya, beberapa diantaranya adalah yang sudah sangat populer sebagai 
berikut: 

1. Debian Package Management System, paketnya berformat .deb (paket 
debian). Sistem toolnya adalah dpkg dan dikembangkan pula sistem 
managemen paket yang sangat memudahkan end user yakni APT. Teknologi 
sistem APT ini banyak di adopsi ke distribusi GNU/Linux lain, karena 
kemudahan dan kemampuannya yang teruji powerful!. 

2. Redhat Package Manager (RPM). Format rpm ini dikembangkan oleh 

distribusi Redhat Linux. Umumnya rpm ini digunakan di distribusi linux 
turunan Redhat, didistribusi turunan Redhat yang menggunakan rpm sebagai 
format paketnya semacam Fedora, Centos, Mandriva dan masih banyak 
lainnya. Teknologi APT juga sudah diterapkan, walaupun ada perbedaan. Di 
Fedora ada yum, di OpenSuse ada zypper dan di Mandriva ada urpmi. 

3. Kemudian di Slackware dan turunannya biasanya menggunakan format 
tar.gz untuk paket-paketnya dan menggunakan tool pkgtool untuk 
manajemen paketnya. Pkgtool merupakan salah satu sistem managemen 
paket tertua yang masih ada dan dipertahankan. Pada saat ini, di slackware 
telah disertakan sistem manajemen paket slackpkg memiliki kemampuan 
seperti APT, bahkan di Vector Linux telah mengadopsi APT dengan toolnya 
slapt-get. 

Tentunya masih banyak lagi semacam Pacman, PISI di Pardus linux, Portage di 
Gentoo Linux dan lainnya. 

12. Format paket di Linux 

Beberapa format paket paket aplikasi yang populer dilingkungan GNU/Linux 
sebagao berikut: 

1. tar.gz adalah format yang sangat populer di dunia Unix/Linux. Format ini 
merupakan file archive terkompres dengan gzip. Selain itu ada pula format 
tar.bz, tar.bz2, tlz, txz yang hanya berbeda dalam metode kompresinya. File 
source aplikasi umumnya menggunakan format ini termasuk source dari 
kernel GNU/Linux sendiri. 

2. Format .deb adalah format paket debian yang dikembangkan oleh developer 
Debian. Umum dipakai didistribusi Debian dan distribusi turunannya 
semacam Ubuntu, Mint, Blankon dan sebagainya. 

3. Format .rpm adalah format Redhat Package Manager, yang dikembangkan 
oleh Redhat Linux dan umum dipakai di distro GNU/Linux turunan Redhat. 

Demikian saja beberapa tulisan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia 

Open Source Indonesia. Maju terus www.ubuntu-indonesia.com 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


109 



BAB V 

Aplikasi Ubuntu 


A. Nautilus - File Manager Ubuntu 

Ringan dan Ringkas! Itulah fitur yang diusung oleh Nautilus yang sudah lama 
menemani Desktop Gnome sebagai file manager. Fitur-fitur yang dimilikinya 
memiliki kelebihan dibandingkan dengan file manager di beberapa sistem operasi 
lainnya. 

1. Mengaktifkan Nautilus 

Ada dua cara untuk mengaktifkan nautilus, yaitu : 

1) Klik menu Places dan pilih salah satu item yang ada di sana. 

2) Tekan ALT+F2 dan ketikkan nautilus kemudian tekan Enter. 

Window Nautilus akan tampak seperti berikut ini (gambar N.l). 


* deny26 - File Browser # Q Q 

file £dit View Bookmarks Help I 1 



Desktop 
File System 
j±i Network 
Repo 
, Data 
Trash 

G Documents 
j Music 
Pictures 
U Videos 
Downloads 


O 


Downloads 


SB 

Public 


Music Pictures 

■ 1 • M 

Templates Videos 


change splash conky-startup.sh 


Fvamniar 

13 items. Free space: 8.6 GB 


deny26 - File 
Browser_001.png 




GanWor N. 1 


Keterangan : 

1. Menubar 

2. Toolbar 

3. Pengatur Tampilan Panel kiri 

4. Address bar (alamat folder dalam komputer) 

5. Panel Folder Utama {drive, home, desktop, dll) 

6. Panel bookmark (mempercepat akses ke folder favorit) 

7. Daftar File atau Folder 

8. Status bar (informasi isi folder dan ruang kosong harddisk ) 


Perhatikan tata letak item-item di atas karena akan bermanfaat untuk 
memahami penjelasan selanjutnya 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


110 















2. Optimalkan Setting Nautilus 

Secara standar nautilus telah terseting sesuai dengan kemudahan pengguna, 
ada baiknya beberapa pengaturan tambahan perlu dilakukan untuk lebih 
memudahkan pengguna. Pengaturan ini bersifat relatif (tidak mesti harus 
dilakukan). Untuk melakukan perubahan pengaturan klik menu Edit -* 
Preferences. 

Dua bagian yang bisa dioptimalkan adalah tab behavior dan tab media, 
perhatikan gambar N.2 dan gambar N.3 dibawah ini. 

Tab Behavior 


Executable Text Files 

Run executable text files when they are opened 
O View executable text files when they are opened 
Ask each time 


0 


Trash 

S Ask before emptying the Trash or deleting files 
S include a Delete command that bypasses Trash 


1 


. Menyisipkan menu Delete pada. 
klik kanan nautilus, hal ini 
untuk mempercepat anda 
dalam menghapus file (tanpa 
dipindahkan ke tong sampah). 


Semua file yang bisa 
tereksekusi (script) ketika 
klik ganda di nautilus akan 
dibuka dulu. Fitur ini untuk 
menghindari anda 
mengaktifkan script 
sembarangan. 


Gambar N.2 


Tab Media 


O Never prompt or start programs on media insertion 
Browse media when inserted 


Gambar N.3 

Lakukan setting seperti gambar di atas, sehingga file autorun tidak langsung 
aktif dan media yang disisipkan pada komputer ( USB Flash Disk ) tidak akan 
dibrowse otomatis. 

3. Operasi File atau Folder 

1) Menyalin Data (Copy) 

Klik kanan pada file atau folder yang bersangkutan dan pilih Copy atau 
tekan tombol CTRL+C. Untuk menempelkan data yang telah disalin tadi 
kemudian ke folder tujuan lalu klik kanan pada panel file (sebelah kanan) 
dan pilih Paste atau tekan tombol CTRL+V. 

Ketika proses menyalin data berlangsung maka akan muncul window 
progress yang diperlihatkan gambar N.4 seperti dibawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


111 



















File Operations 


Copying 57 files to ,! deny26" 


124.9 Me of 500.1 ME 1 minute left |3.6 MB/secJ 


Gam bar N.4 


2) Memindah Data (move) 

Klik kanan pada file atau folder yang bersangkutan dan pilih Cut atau 
tekan tombol CTRL+X, untuk menempelkan klik kanan pada area kosong 
di panel file dan pilih Paste atau tekan tombol CTRL+V. 

3) Menghapus Data (Delete) 

Menghapus data ada dua jenis : 

• Memindahkan ke Tong Sampah atau Wastebasket (file yang terhapus 
bisa dikembalikan) Klik file atau folder yang bersangkutan dan klik 
kanan pilih Move to Trash atau tekan tombol Del pada Keyboard. 

• Menghapus secara permanen (file terhapus tidak bisa dikembalikan 
lagi). Klik file atau folder yang bersangkutan dan klik kanan pilih Delete 
atau tekan tombol SHIFT+DEL. 

4) Mengembalikan data yang terhapus dari Tong Sampah 
Klik icon Trash pada panel kiri (gambar N.5). 



Jika Anda ingin mengembalikan file yang telah terhapus, klik kanan pada 
file yang bersangkutan dan pilih Restore, dan jika ingin menghapus 
permanen pilih Delete Permanently. Untuk mengosongkan isi Tong 
Sampah, klik tombol Empty Trash pada pojok kanan atas. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


112 























5) Mengganti Nama File atau Folder 

Klik file atau folder yang bersangkutan dan klik kanan pilih Rename atau 
tekan tombol F2 setelah file atau folder tersorot. Tekan Enter jika sudah 
selesai mengganti nama file. 

6) Menampilkan File atau folder tersembunyi 

Pada sistem operasi GNU/Linux, file atau folder hidden ditandai dengan 
nama file yang ada "titik" di depannya (misal : .config). Untuk 
memunculkan file hidden klik menu View -* Show hidden Files atau tekan 
tombol CTRL+H. Untuk menyembunyikan lagi lakukan hal yang sama. 

Gambar N.6 merupakan contoh folder home dengan menampilkan file dan 
folder yang hidden. 



7) Mencari File atau Folder 

Sebelum melakukan pencarian file atau folder, Anda harus masuk ke 
folder di mana kira-kira berkas yang Anda simpan. Setelah itu klik toolbar 
pencarian file (lihat gambar N.7). Selanjutnya ketik nama berkas yang 
ingin Anda cari pada teks Search dan tekan Enter untuk memulai proses 
pencarian. Beberapa file ditemukan dengan kata kunci pencarian "ubuntu" 
(lihat gambar N.7 di bawah) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


113 


















8) Filter Nama file atau folder 

File dan folder yang banyak kadang membuat kesulitan saat pencaharian. 
Agar cepat menemukan, cara yang efisien adalah dengan mem-filter 
nama item yang dicari. Caranya klik pada area kosong di Daftar file atau 
folder (panel kanan) dan mulailah mengetikkan nama item yang dicari 
(I tulisan yang Anda ketik akan tampil pada panel kanan bawah ), jika ada 
maka item akan diseleksi oleh nautilus, pada contoh ini penulis ingin 
menemukan folder Public pada direktori Home saya (lihat gambar N.8). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


114 









































9) Kompres/Ekstrak File atau Folder 

Untuk mengecilkan ukuran file yang ingin distribusikan, ada baiknya file 
tersebut dikompres dalam format tertentu. Ubuntu memiliki utility 
kompres file yang sudah terintegrasi. Anda tinggal klik kanan file atau 
folder yang bersangkutan dan pilih Compress... kemudian klik Create 
untuk memulai pembuatan file arsip. Sebaliknya untuk mengekstrak file 
arsip Anda klik kanan dan pilih menu Ekstract Here. 

Catatam 

File .rar dan .7z tidak didukung secara standar oleh nautilus. Anda perlu 
menginstall aplikasi 7zip (FREE) untuk bisa mengakses file arsip tipe ini 
dan beberapa tipe arsip komersial lainnya. 

4. Removeable Media di Ubuntu 

Removeable media di Ubuntu berupa: 

a. CD/DVD ROM 

CD/DVD ROM akan di -mount otomatis oleh oleh nautilus, Anda bisa 
menemukannya di panel kiri (panel folder utama). Untuk mengeluarkan 
CD/DVD dari Drive, klik kanan pada CD/DVD pilih Eject. 

b. Flashdisk/Harddisk Eksternal 

Flashdisk atau Harddisk juga akan Anda temukan di panel folder utama. 
Untuk melakukan remove yang aman, klik kanan Flashdisk dan pilih 
Safely Remove Drive. Jika sukses maka drive flashdisk Anda tidak akan 
muncul di panel lagi. 

5. Beberapa fitur-fitur menarik Nautilus 

1) File pdf, gambar, music ditampilkan otomatis. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


115 


















Untuk file music dapat didengarkan potongannya tanpa perlu membuka 
sebuah player khusus. Cukup sorot file music yang diinginkan maka Anda 
akan mendengarkan musik tersebut. 

2) Tab-tab pada daftar file. 

Tab-tab pada program mungkin sering Anda jumpai pada browser saat ini. 
Keunikan fitur ini juga sudah disisipkan pada nautilus. Untuk 
memanfaatkan fitur ini Anda bisa klik kanan pada folder (baik itu pada 
panel kiri maupun panel kanan serta Address bar ) dan pilih Open in New 
Tab, atau dengan cara klik folder yang ingin dibuka dan tekan tombol 
CTRL+T. Fitur ini untuk menghemat jumlah window yang terbuka pada 
desktop (gambar N.10). 

3) Bookmark Folder favorit sehingga cepat diakses. 

Di panel kiri terdapat fitur folder bookmark (lihat bagian Mengaktifkan 
Nautilus, gambar N.l). Untuk menambah daftar panel bookmark ada 
beberapa cara yang bisa Anda lakukan : 

• Klik folder yang bersangkutan lalu pilih menu Bookmark - Add 
Bookmark. 

• Klik folder yang bersangkutan lalu tekan tombol CTRL+D 

• Klik folder yang bersangkutan lalu drag ke panel bookmark. 

Untuk menghapusnya Anda bisa klik kanan pada panel bookmark dan pilih 
Remove (folder asli tidak ikut terhapus). Bisa juga ke menu Bookmark - 
Edit Bookmark. 



4) Mounting file arsip (. tar.gz, .iso, dll ) sebagai drive. 

Tanpa perlu membuka file arsip dengan program arsip manager, Anda 
bisa membuka file arsip Anda sebagai drive (gambar N.ll). Klik kanan file 
yang bersangkutan dan pilih Open with Archive Mounter. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


116 















5) Script-script yang bermanfaat untuk nautilus. 

Untuk menambahkan script buat nautilus Anda perlu meng -install 
beberapa script (cara instalasi paket ini bisa Anda pelajari pada bagian 
instalasi software ubuntu) yang sering dipakai dalam sehari-hari, yaitu: 

• nautilus-open-terminal (untuk mempercepat akses ke terminal) 

• nautilus-image-converter (untuk merubah ukuran gambar dan orientasi 
gambar) 

• nautilus-wallpaper (untuk mengatur gambar menjadi wallpaper) 

6. Running Nautilus sebagai Root 

Pada paparan di atas, nautilus masih bekerja pada mode user biasa yang 
sering Anda pakai dalam kegiatan sehari-hari. Kadang kala perlu juga 
mengaktifkan nautilus pada mode Administrator atau lebih dikenal root untuk 
memberikan hak akses yang lebih pada file atau folder. Untuk melakukan hal 
tersebut tekan tombol ALT+F2 dan ketikkan gksudo nautilus kemudian tekan 
enter atau buka terminal ketik gksudo nautilus. Gunakan metode ini 
seperlunya saja untuk menghindari kesalahan operasi dengan hak akses root 
di sistem Ubuntu Anda. 


B. Gedit, text editor standar Ubuntu 

Gedit adalah aplikasi default text-editor dari Ubuntu khususnya desktop gnome. 
Jika di windows anda mengenal notepad sebagai text-editor, maka di Ubuntu 
dikenal gedit. Sepintas hanya terlihat seperti text editor sederhana untuk editing 
dasar. Pada kenyataanya gedit lebih powerful! , selain sebagai peng -edit dokumen 
juga sebagai peng -edit source code bagi developers atau programmers karena 
menyediakan fitur-fitur serta plugins. 

Langsung saja, gedit bisa diakses dengan beberapa cara berikut. 

1. Yang pertama adalah melalui GUI (Graphical User Interface). Dari menu 
Application -* accessories -» gedit Text Editor. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


117 















2. Cara yang kedua merupakan favorit kebanyakan linuxer, yakni melalui konsol 
terminal, terminal sendiri berada pada Application -» Accessories -> Terminal. 
Pada konsol terminal ketik dan masukkan password jika diminta seperti 
dibawah ini. 

hikari@Hikari:sudo gedit 
[sudo] password for hikari: 

Cara di atas adalah menggunakan gedit dengan hak akses user biasa, jika ingin 
menggunakan gedit dengan hak akses root dapat dilakukan dengan cara di 
bawah ini. 

hikari@Hikari:~$ gksudo gedit 
[sudo] password for hikari: 

Dengan tampilan kurang lebih tampak digambar GD.l 



Beberapa fitur berguna yang dimiliki gedit : 

- Dukungan penuh untuk teks yang ada didunia (UTF-8) 

- Sintaks highlighting yang bisa dikonfigurasi untuk berbagai macam bahasa 
seperti (C, C++, Java, HTML, XML, Python, Peri dan masih banyak lagi 

- Undo / Redo 

- Edit file secara remote 

- File reverting 

- Dukungan print dan print preview 

- Dukungan clipboard (cut/copy/paste) 

- Search dan replace 

- Menuju baris spesifik 

- Auto indentation 

- Teks rata (Align) 

- Penomoran baris 

- Highlinght ('sorot') baris saat ini 

- Pencocokan tanda kurung 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


118 


















- Backup file 

- Font dan warna yang bisa dikonfigurasi 

- User manual online yang lengkap 

Dengan fitur-fitur diatas gedit telah lebih dari sekedar text editor biasa (gambar 
GD.2). Namun, ada satu lagi letak kekuatan riil dari gedit yaitu Plugins. Gedit 
dilengkapi dengan plugins yang sangat membantu serta dapat ditambahkan 
sesuai kebutuhan dari end user. 



Untuk mengakses daftar dari plugins, pilih menu edit -> preferences, dan pilih tab 
plugins. Anda bisa mengaktifkan atau men -disable serta konfigurasi plugins yang 
tersedia. Plugins gedit bisa ditambahkan dengan cara menginstall gedit-plugins, 
dengan menjalankan perintah di bawah ini melalui terminal. 

sudo apt-get install gedit-plugins 

Bagi Anda yang tidak memiliki akses internet, bisa mendownload plugins secara 
manual di gedit-plugins package ( http://live.gnome.org/GeditPlugins ). Di bawah 
ini ditunjukkan beberapa plugins yang umum digunakan dan memiliki 
fungsionalitas yang baik (gambar GD.3). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


119 













View Editor Font & Colors Plugins 


Active Plugins; 


Bookmarks 

Easy document navigation with bookm. 


w # 


Bracket Completion 

Automatically adds closing brackets. 


Change Case 

** Changes the case of selected text. 

I Character Map 

vV Insert special characters just by clickin.. 

Code comment 

** Comment out or uncomment a selecte.. 

O m color Picker 

° Pick a colorfrom a dialog and insert it... 

Commander 

** Command line interface for advanced ... 

Dnriimont ^tafri stirs 


About Plugin 


rn 


ifiaun 


Help 

Gam bar GD.3 


Close 


Penjelasan beberapa plugins diatas. 

1) Snippets 

Plugin ini dapat mempercepat kerja para programmer , snippets dapat 
memasukkan code yang sering digunakan pada gedit dengan cepat . Dengan 
menekan tombol <tab> pilihan snippets yang akan dimasukkan (tergantung 
text trigger yang diketikkan). 

Dalam plugin ini sudah tersedia snippets untuk beberapa bahasa 
pemrograman seperti css, javascript, html dan ruby. Anda juga dapat 
menambahkan sendiri snippets yang diinginkan, pilih menu Tools -> Manage 
Snippets. 

2) File Browser 

Ini merupakan plugin yang sangat baik, dengan menampilkan sebuah file 
browser di sidebar sebelah kiri (gambar GD.2), tekan F9 untuk mengaktifkan. 
Plugin ini hampir mirip file browser milik Dreamweaver atau Textmate. Plugin 
ini terkoneksi dengan nautilus (explorer gnome/ubuntu), artinya Anda bisa 
menghubungkannya melalui FTP, SFTP, SSH, Windows Share dan Iain-lain. 
Anda hanya perlu mengaktifkan plugin ini, dengan cara yang telah dijelaskan 
di atas. 

3) Session Saver 

Sebuah plugin yang sangat berguna, khususnya jika Anda bekerja pada suatu 
proyek dan memerlukan multiple file yang dibuka secara bersamaan. Dengan 
plugin ini session bisa di simpan (save) dan di load, dari menu File -> Saved 
session. 

4) Color Picker 

Bagi Anda yang sedang belajar web dan pemrogramannya atau seorang web 
developer. Mungkin plugin ini akan sangat berguna, tentunya akan terasa 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


120 

















menyusahkan bila harus menemukan nilai hexa decimal suatu warna. Namun, 
dengan color picker ini anda cukup mengklik apapun di desktop dan anda 
akan segera melihat Hue, Saturation, Nilai RGB kode dan kode Hex untuk 
warna yang diklik sebelumnya. Klik tombol memasukkan dan warna itu akan 
dimasukkan. 

5) Document Words Completion 

Plugin ini memiliki fungsionalitas sebagai auto-complete bagi gedit. Ketika 
Anda sedang mengetik, plugin ini akan melengkapi huruf yang barusan anda 
ketik, berdasarkan huruf yang muncul atau telah ada sebelumnya di dokumen 
yang sama. Anda dapat mengkonfigurasikannya ke auto-complete atau 
memberikan saran ketika menekan Ctrl+Enter. 

Masih banyak lagi plugin yang disediakan oleh gedit, jika Anda adalah seorang 
yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, anda bisa menemukan plugin- 
plugin yang sesuai bagi anda sendiri. Sebenarnya, tidak banyak pengguna gedit 
yang mengetahui bahwa gedit dapat mendukung banyak sekali fungsionalitas 
melalui plugins. 

Mudah-mudahan, dengan Anda menyadari bahwa gedit lebih dari apa yang 
terlihat sekilas. Antara keberadaan plugin dan fitur yang powerfull, gedit bisa 
diandalkan dalam dunia developer sebagai text editor utama. 


C. Pemutar Multimedia di Ubuntu 
1. Rhythm box 

1) Tentang Rhythmbox 

Rhythmbox adalah aplikasi pemutar musik populer untuk desktop Gnome 
yang terinspirasi dari Apple I-Tunes, menggunakan multimedia framework 
Gstreamer dan merupakan aplikasi bawaan Ubuntu. 



2) Instalasi Rhythmbox 

Karena Rhythmbox merupakan aplikasi bawaan Ubuntu, jadi sudah 
terinstall secara langsung dan tinggal menginstall beberapa codec 
Gstreamer agar bisa memutar file .mp3 .wma dan jenis file multimedia 
lainnya yang berlisensi. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


121 
















Untuk meng -install codec Gstreamer buka Application -» Accessories -» 
Terminal lalu ketikkan perintah dibawah ini. 

$ sudo apt-get install gstreamer-plugins-bad gstreamer- \ 
plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-multiverse gstreamer- \ 
plugins-bad-multiverse 

Keterangan : 

Baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang bersambung. 

3) Menggunakan Rhythmbox 

Buka di menu Applications -» Sound & Video -> Rhythmbox Music Player. 
Jika window rhythmbox tidak muncul coba cek di area notifikasi icon mirip 
Loudspeaker di bagian sudut kanan atas desktop, klik lalu pilih Show 
Rhythmbox (gambar MP.2). 


* ^ 


^>)) Sel Mei 25, 09:56 0, ankgi (J) 1 


Not playing 

Play 

Previous 

Next 



Show Rhythmbox^ 

Quit 


Gambar MP.2 


Kalau window Rhythmbox sudah muncul klik Music -» Import Folder 
(gambar MP.3). 


Music Edit View Control Help 
Import File... 

ImfSl^older... Ctrl+O 

Scan Removable Media 


Gambar MP.3 


Pilih folder yang berisi koleksi musik yang ingin ditambahkan ke dalam 
library musik rhythmbox, jika sudah ketemu klik open dan tunggu sampai 
rhythmbox selesai memindai koleksi musik. Untuk memainkan, klik 2x 
lagu yang diinginkan. 

Untuk membuat playlist baru : klik kanan pada lagu yang diinginkan -» 
Add To Playlist -* New Playlist, lalu ketikan nama playlist yang diinginkan 
(gambar MP.4). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


122 











4) Fitur Tambahan Rhythmbox 

Selain untuk mendengarkan koleksi musik rhythmbox juga mempunyai 
segudang fitur-fitur canggih seperti yang tampak pada gambar MP.5 
berikut. 


Library 

H 

Play Oueue 


Music + 

■ 

Podcasts 

A 

Missing Files 

0 

Import Errors 

q 

Lastim 


Radio 

Stores 

- 

© 

Jamendo 

© 

Magnatune 

a 

Ubuntu One 

Gambar MP.5 


Pada gambar di atas fitur-fitur yang terdapat dalam Rhythmbox antara 
lain: 

° Podcast 
° Radio 

Dengarkan stasiun radio favorit secara Online seperti Last.fm 
° Toko Musik Online 

Hargai karya cipta seniman musik, beli yang original melalui toko musik 
online seperti : Magnatune, Ubuntu Music Store, Jamendo dan lainnya. 

° Perbaharui Status IM sesuai dengan lagu yang diputar 
° Import musik dari Portable mp3 player, Handphone, Ipod dan lainya. 

° Tag Editor 

° Gapless Playback dengan Crossfade plugin 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


123 















2. Audacious 

1) Tentang Audacious 

Tak bisa lepas dari winamp? Tenang saja Ubuntu menyediakan aplikasi 
mirip winamp yang tak kalah hebatnya yaitu audacious - "your music, 
your way, no exception". Berikut tampilan window audacious (gambar 
MP.6). 



Gambar MP. 6 


2) Installasi Audacious 

Seperti biasa, buka Application -» Accessories -> Terminal lalu ketikan 
perintah berikut: 

$ sudo apt-get install audacious 

Atau bisa diinstall melalui Ubuntu Software Center. Beda dengan 
Rhythmbox, Audacious langsung menyediakan dukungan format .mp3 dan 
lainya. 


3) Menggunakan Audacious 

Buka Aplication -» Sound & Video -> Audacious atau Sound & Video -> 
Audacious(GTKui) untuk versi gtk(GTKui). Secara umum penggunan 
audacious sama dengan menggunakan winamp. Cukup drag dan drop file 
musik ke window Audacious dan mainkan atau klik kanan pada file musik 
lali open with -* Audacious. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


124 






ja 


mp3 

The Changcuters 
Main senong. 


J3 

mp3 


J3 

mp3 


The Click Five - 


The Click Five - 


Tl 




The Corns - 
Best Of - 05 - 
(Unplugged). 


TheVirgin_ 
s "Audacious' 1 1 


Open with Movie Player 

Modem Minds And Moi 

astimes - 03 Ha... Fasti 

Open With ► 

^Wludacious 

Cut 

O Audacious (GTKui) 

Copy 

S Audacity 

Make Link 

® Exaile 

Rename... 

!% GNOME MPlayer 

Copy to ► 

[§ Rhythm box 

M ove to ► 

A VLC media player 

M nua tn TracK 

Other ADplicati on... 

Gambar MP. 7 


Mengatur playlist dengan Audacious sangatlah mudah, klik tombol list 
atau icon musik pada pojok kanan bawah Audacious, pilih Export Playlist 
atau dengan tombol singkat Shift+S (gambar MP.8). 



OS. FOREUER LOUE M = ^19) 


03 : 49 , 


112 KBP5. W KHZ. 5TERE0 


(H-l (D 


** ► li ■ ►► 


ta E 0 


1 1 1 Up-fiFTi rli Awnn 

1 4:04 1 

Plugin Services 

► 

New Playlist 

Shift+N 

Delete Playlist 

Shift+D 

Select Next Playlist 

Shift+P 

Select Previous Playlist 

Shift+Ctri+P 

Import Playlist 

0 

Export Playlist 

shift+s 

Save All Playlists 

A!t+S 

List Manager 

P 

Refresh List 

F5 


Gambar MP.8 


4) Sim pan Playlist 

Audacious juga menyediakan fitur tag editor yang digunakan untuk 
mengubah Judul, Artis, Album, Genre, Tahun, Nomor Trek dan lainnya 
(gambar MP.9). 

5) Fitur-fitur tambahan Audacious 
o Skin 

Audacious bisa menggunakan skin Winamp versi 2.x 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


125 





























° Graphic Equalizer 
° Crystalizer 

Membuat suara menjadi lebih jernih 
° Extra Stereo 
o Alarm 

Otomatis memainkan musik pada waktu yang ditentukan 
° Gapless Playback dengan Crossfade plugin 



3. Exaile 

1) Tentang Exaile 

Exaile adalah pemutar dan manager musik yang disebut-sebut sebagai 
a marok-nya desktop Gnome, dibuat menggunakan bahasa python dan 
GTK+ serta menggunakan multimedia framework Gstreamer. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


126 


























































2) Installasi Exaile 

Exaile dapat diinstall melalui terminal ataupun Ubuntu Software Center. 
Melalui terminal caranya : Buka Application -» Accessories -» Terminal lalu 
ketikan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install exaile 

Akan tetapi exaile belum mampu memutar musik format proprietary 
seperti mp3 dan wma. Agar dapat memainkan berbagai jenis musik, perlu 
meng -install beberapa codec lagi dengan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install gstreamer-plugins-bad gstreamer-\ 
plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-multiverse gstreamer-\ 
plugins-bad-multiverse 

Keteranaan : 

Baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang bersambung. 

3) Menggunakan Exaile 

Sama dengan beberapa aplikasi pemutar musik lainnya, untuk 
menjalankan aplikasi tersebut, double click atau klik kanan file-file musik 
kemudian pilih open with - exaile atau drag and drop file-file musik ke 
window playlist. Fungsi utama dari exaile adalah sebagai music manager 
sama seperti Rythmbox, Amarok dan Banshee yang menyediakan fasilitas 
import koleksi musik untuk mempermudah pengaturan file-file musik. 

4) Mengimpor koleksi musik 

Mengimpor koleksi musik di exaile sangatlah mudah, caranya klik pada 
Berkas - Open Directories () lalu pilih folder yang merupakan gudang 
musik anda, atau bagi yang terbiasa menggunakan winamp cukup drag 
and drop file-file musik ke dalam playlist. 


Bericas Sunting Tampil 

Perkakas B< 

Daftar Main Baru 

ari+T 

Open 


BukaURL 

ctrf+o 

1 Open directories I 

Ekspor daftar pu tar 

Ctrl+Alt+S 

Quit 

Ctri+Q 

Gambar MP. 11 


5) Mengatur Playlist 

Playlist merupakan satu hal yang wajib dimiliki setiap music player, 
melalui playlist Anda bisa mengelompokan lagu-lagu favorit. Begitu juga 
di Exaile mengatur playlist sangatlah mudah, dengan fitur tabbed playlist 
yang bisa membuka lebih dari satu playlist dalam waktu yang bersamaan, 
cukup tekan CTRL+T, untuk mengaktifkan fitur ini. 

Untuk menambahkan lagu ke daftar main (playlist) yang sudah ada 
caranya, klik kanan pada lagu yang diinginkan pilih Tambahkan ke daftar 
main kostumisasi (gambar MP.12), lalu pilih daftar main yang diinginkan, 
sedangkan untuk membuat playlist baru pilih Daftar Lagu Baru. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


127 








Broken Heart X Cartoon Song X Legendary X RockH It Romantic X 

Judul 

Album Artis A 

rrictian P^i it-icf-a _ Thd 1 1 

rri r titti i - r', imrTiAh 


1 

UUULiJLU J 1 Ik* uvuy V 

Beralih Antrian 

Penilaiam 

Sometin 

Tfou're Be 

When yc 

les When We Touch 

eautiful 

Daftarlagu Barn 

aneht?#$ 

Romantic 

Tambahkan ke daftarmain kustomisasi ► 

Nothing 

Terima V 

Hinnna i 

Hapus 

Properti 

Broken Heart 

► 


Gam bar MP.12 


6) Menggunakan Lyric Plugin 

Pilih Sunting -» Preferences lalu pilih plugin, cari plugin yang bernama 
Lyric Wiki, Lyrics Fly, Lyric Viewer dan centang ketiganya untuk 
mengaktifkan. Mainkan sebuah lagu, klik tab lyrics Plugin ini berfungsi jika 
artis dan judul dan artis benar dan ada koneksi internet. 



4. Amarok 

1) Tentang Amarok 

Amarok merupakan aplikasi pemutar musik yang sangat terkenal 
terutama di desktop KDE, bahkan ada juga beberapa pengguna desktop 
GNOME yang tetap menggunakan Amarok. Amarok disukai umumnya 
karena tampilan yang menawan serta fitur-fitur yang cukup lengkap dan 
mudah dikostumisasi sesuai keinginan end user. Berikut tampilan window 
amarok (gambar MP.14). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


128 
























Amarok View Playlist Tools Settings Help 

/a>\ ^ Sometimes When We Touch 

1:36 


Air Supply - Goodbye :: Amarok 


Air Supply 


Q > 1 Local Music 


& l 


{Search collection / 

Artist /Vtear - Album 
+ # lames Hollands 
+ Jamrud 
+ ^ Jason Mraz 
+ ^ Jay-Z vs. Eminem 
+ ±JecksyC 
+ ^ Jed Smith 
+ Jj, Jendral 
+ A Jerry C 

+ ^ Jinguji sakura & Teikoku ka. 
+ £ Joe Bagale 
+ ^ Joeniar Arief 
+ £ Joe Satriani 
+ Johann Pachelbel 
+ ^ Joni Agung ft Double T 
+ ^ Jose Mari Chan 
+ £ Joseph Haydn 
+ ^ Josh Gro ban 
+ £ j rock 
+ Jtj-Ftocks 
+ JL Judika 
+ £ Juliette 




— X 

The spirit carries on X A bA 

' 

2:27 & 

|a > 

V© 

[Search playlist 

# 4 A 

r^l air supply 

04 without you 

4:49 

Unknown 

Mil Sometimes When We Touch 4:05 

Mi Dan Hill 

Longer Fuse 

r ■i The spirit carries on 6:38 

LU Dream Theater Scenes from a ... 

^7* Patience 

5:56 

GUN N' ROSES 

Use Vbur Illusion 

i -i Dont Cry 

LU Guns And Roses 

4:42 

r -i November Rain 
LU GUNS N ROSES 

8:59 

GREATEST HITS 

g u, 

^00 


Playing: Goodbye by Air Supply on Ultimate Air Supply (4:04) 7 tracks (39:13) 

Gambar MP.14 


2) Installasi Amarok 

Untuk pengguna desktop KDE (Kubuntu), Amarok sudah ter -install secara 
default tinggal meng-/nsta// beberapa codec tambahan supaya bisa 
memutar file-file mp3. Jika Anda pertama kali membuka aplikasi amarok, 
akan muncul pemberitahuan di area notifikasi seperti gambar MP.15 
dibawah ini. 



Klik Details untuk melanjutkan, akan muncul lagi window untuk memilih 
apa saja yang akan di install. Klik install selected, kemudian muncul dialog 
yang menanyakan konfirmasi password, masukan password lalu klik OK. 
Tunggu beberapa saat Amarok siap digunakan, atau bisa juga meng- 
install lewat terminal : 

Buka K-Menu -> Application -* System -> Terminal lalu ketikan perintah 
berikut: 

$ sudo apt-get install Iibmp31ame0 libxinel-plugins 

Bagi yang menggunakan desktop Gnome, satu-satunya cara, harus meng- 
install amarok dari awal. Buka Application -> Accessories -> Terminal lalu 
ketikan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install amarok Iibmp31ame0 libxinel-plugins 


3) Menggunakan Amarok 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


129 





















































o 


Mengatur Playlist 

Cukup drag and drop file-file musik ke playlist amarok untuk mulai 
memakainya, atau juga mem-browse secara langsung file-file musik 
melalui sidebar pada menu Files. 

• Pengaturan playlist dapat dilakukan melalui toolbar, tepat di bawah 
playlist. Mulai dari menyimpan, meghapus, undo-redo dan lainnya 
(gambar MP.16). 


1 

□ 

1 

y 

L 


0 

I 

B 

L 

Gambar MP. 16 


• Untuk menyimpan playlist tekan tombol Save (icon disket) secara 
otomatis playlist disimpan pada Internal Database amarok yang 
namanya sesuai dengan hari, bulan ,tanggal dan jam. 


• Playlist yang namanya seperti : Thu June 17 10 11:52 rasanya 
kurang enak dipadang, untuk mengganti nama playlist klik kanan 
pada playlist - Rename lalu masukan nama yang diinginkan (gambar 
MP.17). 


Internal Database 
. v: I 1 j;. h:t 

- [71 n.-JAVBISBM 

T7 Add to Pianist 
g Replace Playlist 

© air suppl 
■ © Sometim 
© Goodbye 
© The spirt 
© Patience 
© Don! Cry 
© hDveinbf 

ftename ^ 

” Delete 

ir Pain 


A 

General 


Configure Collection 



Gotaction Folders 


ft 


Tlitie folders .nil be scanned Tor meda to nake up yuji coleehon. Ytki can 
right-click an a folder to Indvldualy rescan It. H t previous^ -selected: 


Inlt iriL-t 
SifVlEli 

A 

Playback 

i 

Database 


P H^lp 


V mk 

m Pictures 

m ?ubk 

M Ternphites 
m Videos 
Af virLua. -drvc -5 

i lib 

| fast+fnund 


© Rjlly Rescan E ntire Cc lection _ ^ jmport Statistics _J 

•S Scan folders recustoely 
■/ Watch (Dldors- far changas 

Enable chBracisr set detection n cs tags 

*=• OK iifipN ® Carol 


Gambar MP. 17 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


130 
























° Mengatur Koleksi musik 

Untuk meng -import semua file musik melalui collection caranya: klik 
Settings -> Configure Amarok pada tab Collection centang folder yang 
berisi koleksi musik kemudian klik Apply. 

° Fitur-fitur Amarok 

Salah satu alasan banyak yang menyukai amarok adalah karena 
fiturnya yang melimpah seperti: 

• Context 

Widget Context merupakan salah satu daya tarik Amarok, dikemas 
dengan tampilan yang menarik, widget ini memiliki banyak fungsi 
seperti: 

- Pengunduh lirik dan sampul album 

- Informasi lagu/artis/album di Wikipedia 

- Rating, dan lainya. 



Applet default yang terdapat pada context, hanya current track dan 
lyric untuk menambakan applet yang lain klik ikon tang pada pojok 
kanan bawah context untuk meng -unlock applet lalu klik tanda 
tambah (+) selanjutnya klik pada applet yang diinginkan misalnya 
Wikipedia dan klik lagi ikon tang untuk mengunci kembali applet. 

Sedangkan untuk menghapus klik ikon tang, secara otomatis muncul 
tanda silang (x) pada applet yang sedang aktif. Klik tanda silang (x) 
dan applet berhasil dihapus (gambar MP.19). 


Current Track (IL Lyrics JC; 4 

Gambar MP. 19 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


131 




























• Amarok Script 

• Layout player yang bisa diubah-ubah 

• Integrasi MySQL database 

• 10 Band Graphic Equalizer 

Dan masih banyak lagi fitur-fitur amarok yang lain, yang pastinya harus 
Anda cari dan coba sendiri. Selamat menikmati Amarok.. 

5. Totem Movie Player 

1) Tentang Totem Movie Player 

Totem Movie Player merupakan aplikasi pemutar video default di Ubuntu 
yang menggunakan Gstreamer multimedia framework dan xine library. 
Berikut ini window Totem Movie Player (gambar MP.20). 



2) Installasi Totem Movie Player 

Untuk pengguna Ubuntu, Totem Movie Player merupakan aplikasi bawaan 
sehingga cuma perlu meng -install beberapa codec tambahan agar bisa 
memainkan berbagai jenis video. Buka Application -* Accessories -» 
Terminal, lalu ketikan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins- 
ugly gstreamer-plugins-ugly-multiverse gstreamer-plugins-bad- 
multiverse 

Keterangan : 

Baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang bersambung. 

Sedangkan untuk memutar Encrypted DVD perlu menginstall libdvdcss 
dengan menjalankan skrip berikut: 

$ sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh 

3) Menggunakan Totem Movie Player 

Menggunakan Totem Movie Player sangat mudah apalagi buat end user 
yang baru bermigrasi dari windows, dengan tampilan sidebar yang mirip 
WMP, mengatur playlist- pun jadi tidak sulit. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


132 














° Me mu tar File Video 

Cukup dengan double click pada file yang ingin diputar atau drag and 
drop ke playlist, maka Anda sudah bisa menikmati video dengan 
Ubuntu. 

° Mengatur Playlist 

Pada pojok kanan bawah Totem Movie Player, tepatnya di bawah 
playlist terdapat icons yang berfungsi untuk mengatur playlist 
diantaranya, menghapus item, menambahkan dan menyimpan playlist 
(gambar MP.21). 



• Menambahkan item ke playlist caranya, tekan tombol add ( + ) dan 
pilih file yang ingin ditambahkan 

• Menghapus item dari playlist caranya, klik pada item yang akan 
dihapus lalu tekan tombol ( - ). 

• Menyimpan playlist cukup tekan tombol save playlist (. ) lalu 
masukan nama playlist yang diinginkan. 

° Streaming Video 

Totem Movie Player mampu men -streaming video dari beberapa situs 
terkenal, salah satunya Youtube dan BBC. Klik combo box yang 
terdapat di atas playlist, kemudian pilih saluran streaming. 


Playlist 


m 

BBC 


it 

YouTube 

b 

MCI 

Properties 


HIM 


Danger Hanger * fleitmt Me 
Disco After Be Crazy - Close 


Gambar MP.22 


° Memutar CD/DVD 

Masukan CD/DVD yang ingin diputar lalu pilih movie selanjutnya pilih 
disk yang diinginkan (gambar MP.23). 


Movie Edit View 

Go Sound Help Python 


Open,,, 


Ctrl+G 

Open Location.. 


Ctrl+L | 

© Play Disc ‘FD4’ 

* 


Jj 1. 02 - Kla Project - Tentang Kita.mp3 

Gambar MP.23 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


133 















° Membuat Screenshot 

Ada adegan keren dalam film yang sedang Anda nonton dan anda ingin 
menjadikanya wallpaper ? Totem Movie Player menyediakan fitur 
screenshoot yang memungkinkan hal itu tanpa perlu direpotkan dengan 
penambahan aplikasi. Temukan adegan yang keren yang diinginkan 
lalu Pause, kemudian klik Edit -> Take Screenshot dan simpan. 

Selain itu bagi para blogger yang sering mengulas film-film terbaru bisa 
memanfaatkan fitur Screenshot Gallery pada totem untuk membuat 
cuplikan sekilas film dalam satu gambar. Klik Edit -» Create Screenshot 
Gallery, pilih folder tempat menyimpan gambar lalu klik save. 



6. VLC Media Player 

1) Tentang VLC Media Player 

VLC Media Player (VideoLan Client) adalah sebuah aplikasi media player 
besutan VideoLan team, bukan hanya sekedar player tapi sekaligus 
streamer dan encoder. Gambar MP.25 window VLC Media Player. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


134 






Q OO video.mp4 - VLC media player 

Media Playback Audio Video Tools View Bantuan 

V- », • 



video.mp4 l.OOx 00:32/08:00 


Gam bar MP.25 


2) Installasi VLC Media Player 

Langsung saja buka Application -* Accessories -» Terminal lalu ketikan 
perintah dibawah ini: 

$ sudo apt-get install vie 

Secara otomatis VLC Media Player langsung meng -install codec yang 
diperlukan atau dapat juga di install melalui Ubuntu Software Center. 


3) Menggunakan VLC Media Player 
° Memutar file video 

Sama seperti beberapa aplikasi pemutar video lainya, cukup double 
click atau klik kanan lalu pilih open with - vie. Bisa juga dengan drag 
and drop file ke window VLC Media Player untuk mulai memutarnya. 


° Mengatur Playlist 

• Klik View -* Playlist untuk memunculkan playlist. 

• Gunakan tombol + untuk menambahkan file satu persatu atau 
memindai folder yang berisi kumpulan file multimedia. Klik kanan 
pada item yang dipilih untuk menghapus dari playlist. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


135 


















° Streaming dengan VLC Media Player 

VLC Media player mendukung banyak protokol streaming, tapi tak usah 
bingung memilihnya, cukup copy paste saja url streaming pada alamat 
maka secara otomatis VLC Media Player akan memilih protokol yang 
sesuai. 


Network Protocol 

Protokol Alamat 



Gam bar MP.27 


Port 

i Q 


Selain itu VLC Media Player juga mendukung Streaming melalui 
Capture Device seperti Webcam, DVB dan lainya (gambar MP.28). 


O Fail © Disc ” Jaringan SB Capture Device 
Capture mode 

Device Selection 

Nama peranti video 
Nama peranti audio 

Pilihan 

Standar 


Pilihan lanjutan... 

Show more options 

t Play Batal 

Gambar MP.28 



Video for Linux 

PVR 

DVB 

Desktop 


Default v 


4) Fitur-fitur VLC Media Player 

VLC media player memiliki segudang fitur lainya; bagi yang ingin sekedar 
memutar DVD dan file-file multimedia lainya hal-hal di atas sudah cukup 
tapi bagi end user yang penasaran bisa mencoba sendiri fitur-fitur lainnya 
yaitu: 

° Services Directory 
° Audio, Video Effect dan Filter 
° Track Synchronization 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


136 
























7. Gnome MPlayer 


1) Tentang Gnome MPlayer 

Gnome MPlayer merupakan front end dari aplikasi pemutar video Mplayer, 
yang sudah tentu sangat terkenal karena kemampuanya memutar 
berbagai format video dan audio. Berikut tampilan window Gnome 
MPlayer (gambar MP.29). 



2) Installasi Gnome MPlayer 

Langsung saja buka Application -* Accessories -» Terminal lalu ketikan 
perintah berikut: 

$ sudo apt-get install gnome-mplayer 

Dapat juga deinstall melalui Ubuntu Software Center. 

3) Menggunakan Gnome MPlayer 

Cara membuka file multimedia di Gnome Mplayer sama seperti multimedia 
player lainnya, cukup drag and drop ke window gnome Mplayer atau klik 
kanan -> open with -* Gnome Mplayer. 

Sedangkan untuk memainkan CD, VCD atau DVD pilih File -> Disc lalu pilih 
yang sesuai, bahkan Anda juga dapat membuka DVD dari folder beserta 
subtitle-nya. 
o Mengatur Playlist 

Klik menu View -» Playlist untuk menampilkan playlist. Dari sini Anda 
bisa menambahkan item dengan drag and drop, menghapus item, 
menyimpan playlist dan mengosongkan playlist yang ditunjukkan oleh 
ikon di bawah playlist (gambar MP.30). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


137 












° Mengatur kecerahan, kontras dll 

Klik menu View -» Video Picture Adjustments, Anda dapat mengatur 
tingkat kecerahan, kontras, gamma, hue dan satuartion dari window 
pengaturan ini. Fitur Video Picture Adjustments diperlukan saat video 
terasa terlalu gelap atau terlalu cerah. 



D. MMC, Multimedia Converter GNU/Linux 

Mobile Media Converter adalah suatu aplikasi yang sanggup meng-com/ert file-file 
music seperti MP3 audio, WMA, OGG audio, WAV audio, MPEG video, AVI video, 
WMV, FLV, AMR audio dan 3GP video menjadi suatu file yang Anda inginkan dan 
lebih baik lagi apabila diconvert ke file yang opensources (stop pembajakan). 

Berikut tahapan instalasinya: 

Untuk menggunakan aplikasi ini Anda diharuskan mendownload terlebih dahulu 
di situs MMC http://www.miksoft.net/products/mmc 1.6.0 i386.deb . Diwajibkan 
sebelum menginstall mmc_1.6.0_i386.deb Anda harus meng -install paket-paket 
dependensi MMC sebagai berikut: 

GTK+2.8 (or higher) 
glibc-2.4 (or higher) 
libstdc++.so.6 

Setelah didownload Anda install file tersebut dengan cara mengklik dua kali file 
mmc_1.6.0_i386.deb lalu klik tombol install package tunggu sampai prosesnya 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


138 





































selesai. Setelah selesai Anda bisa akses MMC melalui menu Applications -» 
Sound and video -» Mobile Media Converter (Gambar MC.l). 


•Cj Applications D aces System Pl~ ^ 33t ^ %. ninja (1) 

K Accessories ► 

Qj Games ► 

Graphics ► 

Internet ► 

BP Office ► 

^ Sound & Video 

System Tools ► 

g Ubuntu Software Center 

U Rhythmbox Music Player 
• Sound Recorder 





Gambar MC. 1 



Untuk penggunaannya Anda akan sangat dimudahkan oleh aplikasi ini, berikut 
penulis berikan contohnya. Setelah mobile media converter terbuka (Gambar 
MC.2), klik tombol yang bersimbol + lalu cari file music yang ingin Anda convert, 
setelah itu tentukan output penyimpanannya. Atur file convert ke file yang Anda 
inginkan, atur juga quality yang Anda inginkan. 



Setelah semua pengaturan selesai, klik convert dan tunggu sampai prosesnya 
selesai (Gambar MC.3) dan Anda bisa menikmati hasilnya. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


139 
























































E. Cheese - Aplikasi Webcam GNU/Linux 

Banyak orang menggunakan fasilitas webcam di laptopnya, entah itu untuk meg- 
capture foto dirinya ataupun merekam pertunjukannya. Maka dari itu Cheese 
adalah aplikasi berbasis GNU/Linux yang dibuat untuk memfasilitasi itu semua. 
Dengan penggunaan yang tidak rumit dan sangat sederhana, cheese dapat 
menjadi salah satu aplikasi webcam yang bisa diandalkan. 

1. Installasi Cheese 

Pertama-tama agar dapat menggunakan cheese bisa dilakukan dengan meng- 
install lewat terminal dengan cara sebagai berikut (koneksi internet): 

Meng-update source list melanjutkan proses install dengan mengetikan: 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install cheese 

Bisa juga menggunakan menu application -> ubuntu software center -* 
search, ketik cheese lalu install. Cara lain (penulis tidak menggunakan cara 
ini) adalah dengan mengunduh file source cheese di 
https://launchpad.net/cheese . Kemudian ekstraklah lalu install dengan cara 
seperti dibawah ini: 

- Ekstrak dahulu file tar.gz 

- Buka terminal pindahkan ke lokasi direktori(path) tempat Anda menyimpan 
hasil ekstraknya: 

$ cd (path tempat Anda menyimpan hasil ekstraknya) 

Setelah itu ketikkan di terminal: 

$ ./configure 
$ make 

$ sudo make install 

Tunggu beberapa saat, dan aplikasi cheese siap digunakan. 

2. Cara penggunaan cheese webcam 

Buka aplikasi di Applications -* sound & video -> cheese webcam booth, maka 
akan muncul window cheese dibawah ini (gambar CS.l). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


140 






















Untuk meng -capture foto, silahkan tekan tombol "take a photo" 


Untuk merekam video klik icon: & Lalu klik "start recording" 

Untuk melakukan capture foto secara banyak klik icon: |3] lalu klik "take 
Multiple photo" 

Cheese webcam sendiri menyediakan beberapa effect berikut (gambar CS.2): 


m Cheese GEIEJOSI 

Cheese Edit Help 


^ • 

No'Effect 


^ 9 

NofrTBTanc 

^ • 

Saturation 


r-tl 

Vertical Flip 

Q 

HorizorrtaiFlip 

H 

§ 

Vertigo 


&) 

Dice 

\{ \ 

Warp 


[wl( * IIHll •Take a Photo ft Effects 



Gambar CS.2 


Dan efek-efek tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Contoh 
penggabungan efek hulk, dice, dan vertigo (gambar CS.3). 



Gambar CS.3 


F. K3B - Disc Burner GNU/Linux yang PowerfulI 

K3B aplikasi Disc Burner secara default tidak terinstall dalam desktop Gnome 
Ubuntu, melainkan terdapat pada versi KDE (Kubuntu), namun pengguna Gnome 
juga dapat menikmati K3B pada desktop Gnome, begitulah kehebatan 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


141 

























































GNU/Linux, di mana aplikasi antar desktop manager bisa berjalan dengan baik, 
seolah-olah mereka berjalan pada desktop manager mereka sendiri. K3B 
direkomendasikan karena memiliki banyak fitur untuk pengguna GNU/Linux. 
Dalam bahasan ini penulis mencoba membahas beberapa fitur standar yang 
sering digunakan. 

1. Install K3B 

Untuk install K3B buka terminal dengan cara klik menu aplication -* 
accessories -> terminal dan ketik perintah berikut: 

$ sudo apt-get install k3b 

Aplikasi ini juga bisa Anda temukan di Synaptic Package Manager atau 
Ubuntu Software Center. 

Menjalankan Aplikasi 

K3B bisa Anda jalankan lewat menu Applications -> Sound & Video -» K3b 

2. Burning CD dalam bentuk Data 

Fitur yang sering dilakukan untuk mem -backup data ke CD atau DVD. Untuk 
melakukan hal ini Anda bisa memulai dengan membuat proyek baru lewat 
menu File -> New Project -» New Data Project (lihat gambar B.l di bawah). 

Wt [rntKl, 0WK| 1>* SfHngfr 

W Lfofm* ' ! i Hflnw > &XUmiT> t > Krfk 





^|i^n mpwfHW ^(CbNirhiwWij Aiito Btti WuTicNirM ta dalipajcil 



Oikipwiki irddw» obi.uo 

Gambar B. 1 


Seperti program burner lainnya, Anda bisa melakukan drag file atau folder 
yang ingin dimasukkan ke CD ke list pada panel kanan bawah. Untuk 
mengubah nama disk, bisa Anda lakukan pada bagian Volume Name. Untuk 
memulai membakar data klik tombol Burn. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


142 


























Gam bar B.2 


Beberapa hal yang perlu di -setting sebelum mulai membakar data (Gambar 
B.2), adalah: 

1) Kecepatan tulis CD, bisa Anda atur pada bagian Speed. 

2) Jika ingin melakukan verifikasi data setelah burning, Anda harus 
mengaktifkan opsi Verity written data. 

Untuk memulai Anda bisa mengklik tombol Bum. 

3. Menyimpan Data dalam Bentuk File .ISO 

Jika masih belum ingin melakukan burning, Anda dapat menyimpannya dalam 
bentuk file .iso dan bisa dibakar kemudian, untuk melakukannya pada proses 
di atas (Gambar B.2) aktifkan opsi Only Create Image dan nonaktifkan opsi 
Remove Image. 



Waiting image filesystem Mist 
Wfiting Mode Settings 


■ __■ Create image 

Q only create image 

! Remove image 


copies 


^ U 


V* Start Q Close 0 Cancel 

Gambar B.3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


143 


























Kemudian masuk ke tab Image untuk menentukan lokasi penyimpanan file 
.iso (Gambar B.3) 



Gambar B.4 


Selanjutnya klik tombol Start untuk memulai pembuatan file .iso. 

4. Burning File .ISO 

File .iso ini sering sekali ditemukan ketika men-download file installer 
distribusi GNU/Linux. Untuk memulai klik menu Tools -* Bum Image... 
(Gambar B.5) 



Gambar B.5 


Untuk melakukan burning dari file .iso ke cd langkah-langkahnya sebagai 
berikut: 

1) memilih file .iso yang akan dibakar sebagaimana yang ditunjukkan dengan 
angka 1 pada gambar di atas. 

2) Selanjutnya tentukan kecepatan tulis cd (biasanya diambil kecepatan 
paling rendah). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


144 


































3) Kemudian aktikfan opsi Verity written data untuk memastikan kalau data 
yang dibakar tidak rusak. 

4) Langkah terakhir mulai proses burning dengan mengklik tombol Start. 

5. Erase CD/DVD 

Untuk menghapus isi CD/DVD klik menu Tools -> Format/Erase rewriteable 
disk... pada gambar B.l Klik tombol Start untuk memulai penghapusan data. 
Perlu diperhatikan CD/DVD yang bisa dihapus adalah jenis RW, bisa diperiksa 
dilabel CD/DVD yang digunakan. 



6. Burning Data Multimedia 

1) Audio 

Untuk membuat CD mp3 perlu menginstall paket tambahan yang bernama 
Hbk3b2-extracodecs. 

2) Video 

Format file video yang didukung oleh K3b adalah MPEG1 dan MPEG2. Jadi 
untuk mempermudah membakar data video sebaiknya Anda men -convert 
file video terlebih dahulu. 

Sedangkan cara pembuatannya hampir sama dengan burning CD/DVD dalam 
bentuk data. 


G. Ciamav - Antivirus untuk GNU/Linux 

1. Seberapa penting Antivirus di GNU/Linux ? 

Sering terdengar bahwa salah satu kelebihan sistem operasi GNU/Linux 
adalah "kebal" terhadap serangan virus! Lantas buat apa memasang antivirus 
di GNU/Linux? 

Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa diperlukan antivirus di 
GNU/Linux sebagai berikut: 

1) Jika komputer yang digunakan memiliki sistem operasi lebih dari satu 
(salah satunya adalah Windows ). Penulis pernah membaca sebuah artikel 
tentang virus yang bisa menginfeksi file executable multi operation 
system ( Windows, GNU/Linux dan Mac). 

2) Scan flashdisk yang sering dipakai di Windows, sehingga bisa mencegah 
penyebaran virus di Windows dan bekerja lebih nyaman. 

Dengan dua alasan di atas antivirus di lingkungan GNU/Linux juga perlu 
mendapat perhatian. Saat ini sudah banyak vendor-vendor antivirus 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


145 












windows yang menciptakan antivirus untuk GNU/Linux, mulai dari AVG, Eset 
Antivirus dan yang lainnya. 

Kali ini penulis mengulas antivirus yang lisensinya sesuai dengan GNU/Linux 
yaitu General Public License (GPL), antivirus ini dikenal dengan nama 
ClamAV. ClamAV masih merupakan antivirus yang bekerja di mode command 
line, penulis yakin banyak pemula GNU/Linux yang tidak suka dengan hal ini, 
sehingga versi gratis atau GUI dari ClamAV yaitu KlamAV dibuatkan. Untuk 
memulai instalasi antivirus ini, ketikkan perintah berikut pada terminal: 

$ sudo apt-get install klamav 

Perlu diketahui, KlamAV tidak mempunyai fitur On Access Scanner (realtime 
scanner ) seperti antivirus yang sering ditemukan di Windows, KlamAV hanya 
bisa melakukan proses scanning pada file atau folder. 

2. Menjalankan KlamAV saat pertama kali 

Setelah selesai terinstall, aplikasi ini bisa Anda temukan di menu Applications 
-» System Tools -> KlamAV. 

Berikut tampilan pertama saat KlamAV dijalankan (gambar CL.l), selanjutnya 
yang harus dilakukan adalah men -setting beberapa hal, dengan demikian klik 
Next untuk melanjutkan. 



Setting lokasi direktori database dan quarantine KlamAV (gambar CL.2). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


146 














Yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

• Signature Database Location : /home/<nama_user_login_Anda>/.klamav/ 
database 

• Quarantine Locaton : /home/<nama_user_login_Anda>/.klamav/ 
quarantine 

Di mana <nama_user_login_Anda> adalah akun user milik Anda. Klik Finish 
untuk menyelesaikan wizard dan download database terbaru dari situs resmi 
Clamav. 

3. Scan File atau Folder 



Beri tanda cek pada direktori yang akan diperiksa (gambar CL.3) dan tekan 
tombol Scan (beri tanda cek pada checkbox Scan Folders Recurseively jika 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


147 











































ingin memeriksa direktori berserta isi di dalamnya). Tunggu proses scan 
sampai selesai. 

Jika Virus Terdeteksi! 

Untuk melakukan pengetesan ini penulis mengambil sample virus lokal dari 
situs Morphost AV . Berikut tampilan saat virus windows terdeteksi oleh 
KlamAV (gambar CL.4). 


A i"itl going quarantine this lot you can restore ttiem later if you 
f * * wsnt. If you don't want to quarantine,, just pre-ss cancel. 

?i-/autBfun.inf: Worm .Automn-1792 ;Tue April 20 2010 0B-4Z-36-374 pm 

m.inf (2)/autofun.inf; wonn.Autonjrvl792 rTue April 20 2010 00 42-36-552 pm 

- 




parcel 


Gambar CL. 4 


Klik tombol Quarantine untuk mengkarantina semua virus yang terdeteksi. 
Jika Anda ingin menghapus file virus ini secara permanen, Anda bisa masuk 
ke Tab Quarantine. Untuk menghapus file virus, pilih semua file virus dan klik 
tombol Delete, sebelumnya klik tombol Refresh untuk memperbaharui daftar 
file yang ter-karantina. Seperti yang tampak pada gambar CL.5 berikut. 


Scan Update g- Mai I Protection Quarantine ^irus Browser Events Aboui 


Quarantine Location 
directory 


/home AJe ny Zfi/.kla ma v/quaranti ne 


Contents Of Quarantine 


Name of File Nam e- of Virus found 

Date Quarantined w 

/Irome/deny 26/Documents/.^. Worm .Autorun* 1702 

Tue April 20 2010 OS-38-30 ... 

/home/deny 26/Documents/... worm .Autorun* 1792 
/twme/deny26/DQCuments/... worm .Autorun-1792 

Tue April 20 2010 OS-42-36-.., 
Tue April 20 2010 OB-42-36-.., 


Refresh 


Restore 

Delete 


Quarantine History 


Name of File 


Name of virus Found 


Date Quarantined 


gear All 


Qelete 


Gambar CL. 5 


4. Update Database Antivirus 

Ada dua cara untuk meng-update database antivirus layaknya antivirus yang 
lain. Yaitu dengan cara download file update (update offline ) dan dengan 
update manager clamav. 

1) Download File Update 

Cara yang pertama ini berguna untuk end user yang tidak memiliki 
koneksi internet langsung. Untuk melakukan cara ini, Anda ke situs 
clamav di http://www.clamav.net . Selanjutnya lihat bagian berikut untuk 
download database clamav (gambar CL.6). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


148 



























































Latest Stable Release 


Latest CtomAV' steb'E 1 release Is; 0-9$ 

ClamAYtor Wndows now available! (L( < : ■ 

Tdtet number or signatures: 757175 
ClamAV Vmis Databases: 

fflairt.cvd vGr. 52 leleased On 15 Feb 2010 09:54:0500 
ctally.tvtl ver. 10761 released on 20 Apr 2010 0611 fl^oo 


Gam bar CL. 6 


Di sana terlihat dua buah database antivirus yaitu main.cvd dan daily.cvd. 
File main.cvd tidak dirilis setiap hari. Jika Anda baru pertama kali 
menggunakan clamav, download kedua file di atas dengan cara klik kanan 
masing-masing link dan pilih menu Save Link As... Perhatikan tanggal rills 
sebelum mulai mendownloadnya, sehingga Anda bisa tahu mana yang 
perlu Anda download. 

Untuk menggunakan file update ini, letakan dalam direktori dimana 
clamav telah diseting waktu pertama kali diaktifkan (pada contoh ini 
terletak di folder /home/<nama_user_iogin_Anda>/.kiamav/database)\ 
Copy kedua file tersebut. 

2) Update Langsung dari Klamav 

Cara yang kedua ini mempunyai keuntungan, yaitu ukuran file yang 
didownload relatif kecil karena dilakukan update secara berkala. Cara 
melakukannya adalah masuk ke tab Update dan klik tombol Update Now 
(gambar CL.7), tidak diperlukan melakukan setting tambahan. 



5. Update Antivirus 

Cara yang aman melakukan update antivirus adalah dengan menunggu versi 
terbaru clamav dari update manager Ubuntu. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


149 


























































H. Gkamus - Aplikasi kamus elektronik di Ubuntu 

Gkamus merupakan aplikasi kamus bahasa Inggris - Indonesia atau sebaliknya. 
Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan Anda 
karena program Gkamus ini bersifat opensources. Gkamus diciptakan oleh orang 
Indonesia sendiri dengan menggunakan bahasa C & GTK serta tersedia 
sourcenya dalam bentuk .exe, rpm atau deb file. 

Pada kesempatan kali ini penulis akan memberikan cara installan Gkamus dan 
penggunaannya di Ubuntu. 


Instalasi Gkamus 


Gkamus terdapat dalam repositori, untuk cara install- nya buka terminal lalu 
ketikan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install gkamus 

Tunggu sampai proses instalasi selesai dan pastikan tidak ada pesan error. Buat 
Anda yang tidak mempunya koneksi internet jangan berkecil hati, Gkamus masih 
bisa di download di http://downloads.sourceforae.net/akamus/akamus 0.3- 
1 i386.deb kemudian diinstall dengan cara klik kanan hasil download file 
kemudian pilih Open with GDebi package Instlaler atau buka terminal lalu ketik 
perintah dibawah ini. 

$ sudo dpkg --i deb_file_gkamus 

Setelah proses installasi selesai, Gkamus sudah dapat digunakan dan Anda bisa 
menikmati kemudahannya. Untuk melakukan translate dari Bahasa Inggris - 
Bahasa Indonesia cukup tekan FI (Gambar GK.l) dan untuk melakukan translate 
dari Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris cukup tekan F2 (Gambar GK.2). 


File Edit 


Fencarian- 
Can kata: 


Alat Bantwan 




ICa'ta dan definisi 


a 

■ 

kb, huruf pertama 

a la, a la 

1 

dalam abjad Inggris, 

a priori 


2 angka yang baik 

a.Oi 


sekali, 3 nada A, 

a,d. 

* 

A- bomb bom atom. 

a,nn. 


A-i ks, 1 kelas satu. 

aaa 


2 ulung. 

aaas 




t 



Gambar GK. 1 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


150 
























I. Wammu, PC Suite di GNU/Linux 

Wammu adalah aplikasi mobile phone manager yang menggunakan gammu 
sebagai basisnya. Jadi bisa dikatakan wammu adalah GUI dari gammu. Wammu 
fungsinya seperti PC suite untuk nokia atau phone tools untuk motorola. Fitur- 
fitur yang disupport oleh wammu adalah menerima dan mengirim SMS, 
Phonebook, calendar, todo list, notes dan call/receive call (recent). Sebagian 
besar mobile phone sudah disupport oleh wammu. 

1. Meng -install Wammu 

Install wammu dapat menggunakan terminal, synaptic packages manager 
atau melalui software center. Yang akan penulis contohkan pada kesempatan 
ini dengan menggunakan synaptic manager. 

Buka synaptic packages manager dari menu System -» Administration -» 
synaptic package manager . Setelah terbuka ketik "wammu" pada quick 
search tanpa tanda kutip (gambar WM.l). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


151 






















Klik pada kotak sebelah kiri pada package list, maka akan muncul popup 
window, pilih mark for installation (gambar WM.2). 



Setelah itu klik tombol apply yang ada di toolbar untuk memulai proses 
instalasi. Jika wammu berhasil diinstall maka bisa dicek aplikasi wammu di 
menu Applications -» Accessories -> Wammu. 

2. Konfigurasi awal Wammu 

Buka aplikasi wammu, jika pertama kali menjalankan wammu maka akan 
muncul window wizard untuk konfigurasi awal (gambar WM.3). Klik Yes untuk 
melanjutkan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


152 






































Gam bar 1/I/M. 3 


Setelah itu ikuti wizzard -nya (gambar WM.4 s/d WM.10), sebagai contoh 
penulis menggunakan hp motorola L7. 


$ Wammu Phone Configuration Wizard 



Welcome 

This wizard will help you with configuring phone connection 
in Wammu. 


Please make sure you have phone ready, powered on and 
one of connection methods is set up: 

- Cable is connected. 

- You have enabled IrOA and phone is in visible range. 

- You have paired Bluetooth with computer. 



As soon as your phone is ready; you can continue. 


Nej^ > Cancel 

Gambar WM.4 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


153 














































Klik Next lalu pilih Automatically search for a phone untuk memilih 
configuration style (gambarWM.5). 



Klik Next untuk memilih connection type, penulis menggunakan USB cable 
(gambar WM.6). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


154 









































Klik Next, sistem akan mendeteksi hp yang digunakan (gambar WM.7). 



Selanjutnya akan muncul window yang mendeteksi keberadaan hardware hp 
(gambar WM.8). 



Klik OK dilanjutkan dengan testing koneksi (gambar WM.9). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


155 



































Klik Next kemudian Finish untuk mengakhiri proses konfigurasi wammu 
(gambar WM.10). Pada kondisi ini wammu siap untuk digunakan. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


156 
































3. Menggunakan Wammu 

Hubungkan handphone yang digunakan ke komputer menggunakan kabel 
data, kemudian jalankan wammu. Setelah wammu terbuka klik pada menu 
Phone -> Connect (gambar WM.ll). 


hformation 


f © © Wammu 

Wammu Phone Retrieve Create Backups Help 

Connect ^ 

Disconnect j 

Synchronise time | 

Send file 


® Received 
Contacts 
Hi Phone 
IH SIM 

© Messages 
Read 
Sent 

\<j\ Unread 
Cj Unsent 
ffrU Tod os 


11 


Text 


Clear 


Value 




version 

1.26.1 





Wammu version 


0.32.1 


python-gammu version 1.26,1 


Connect the device. 


Disconnected 


Gambar WM.ll 


Setelah handphone terhubung dengan wammu maka bisa dilihat info, 
contact, message dan Iain-lain. 


f 09 Wammu 

Wammu Phone Retrieve Create Backups Help 


- @ Phone 

0 Calendar 

- Q Calls 

M Outgoing 
■fif Missed 
® Received 

- & Contacts 

0 Phone 
■ SIM 

- 6) Messages 

Read 
^ Sent 
\ Oj Unread 
iZ| Unsent 
fl Tod os 


All Contacts 
Search: 


Text 


Clear 


Location 

▼ Memory 

Name 

Number 

10 

| ME 

Agustinus Sp 

ji -—^ 

11 

ME 

Ahmad Flexi 


12 

ME 

Ahsan 


13 

ME 

Am at R2 

■—»* ^ — » 

14 

ME 

AmirNJS 


15 

ME 

Andri Sehang 

- 


Location: 1 
Memory type: ME 
NumberGeneral: 
Text Name: Aas 




Bat: 90 % (AC), Sig: 27 %, Time: wed 23Jun 2010 10:34:19 P 


Gambar WM.12 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


157 


























































Untuk pertama kali klik pada menu Retrieve. Ditampilkan info contact yang 
ada di handphone penulis (gambar WM.12 diatas). Untuk todo dan calendar 
silahkan eksplorasi sendiri karena handphone penulis tidak support. 


Untuk membuat contact, calendar event, todo dan message. Klik pada menu 
Create (gambar WM.13). 





Text 

Jil 

Clear 

Date 

Text 





® Received 
A Contacts 
1 Phone 
lSIM 

© Messages 

Read 
*Sent 
(£j) Unread 
E| Unsent 
0 Todos 


UnSent 

Read- 

Read 


None 

None 020064650430 

2000-09-30 19:52:11 MINAL AIDIN WAL FAIZIN. MOHON MAA 

2000-10-01 06:16:31 


101762 Read |«-J— 


2000-11-03 06:58:03 


1A100A IlnCnnf Mmim IfilSAIAAniilB 

Number: 

Date: 2000-09-30 19:52:11 
Location: 101569 
Folder: 3 
Memory: ME 
SMSC: 

State: Read 

MINAL AIDIN WAL FAIZIN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.. WHEN DZIKIR IS IN THE AIR. WHEN 
SO MUCH PRAY IS IN OUR SOULTHERE'S NOTHING MORE BEAUTIFUL THAN A HEART FULL OF 
FORGIVENESS WHITH ALL MY HEART I WANNA SAY HAPPY EID AL FITRI1429 H.PLEASE FORGIVE 


|Bat: 90 % (AC), Sig: 27 %, Time: Wed 23 Jun 2010 10:36:49 P 


Gambar WM.13 


Anda dapat juga mem -backup contact dan message. Klik pada menu Backup 
(gambar WM.14). 


COO Wammu 

Wammu Phone Retrieve Create "ackups Help 


Read 
# Sent 
(£) Unread 
g! Unsent 
0 Todos 


§ Phone 

All Messc 

0 Calendar 


- n Calls 

Search: 

® Outgoing 

Location 

Missed 

100455 

S Received 

101481 

- & Contacts 

101569 

1 Phone 

101612 

lSIM 

101762 

M oon 


Save * 

Save messages 
Import 

Import messages 
Export messages to emails 
Export messages to XML 





Text 

JUi 

Clear 

te 

Text 




ie 




A 

he 


0-09-30 19:52:11 MINAL AIDIN WAL FAIZIN. MOHON MAA 
F10-01 06:16:31 


Read 




2000-11-03 06:58:03 [khoiron d.a mlangi rt 02 rw 32 nogotirt 


1C1 9M”MW1 


Number: +6285^ 

Date: 2000-09-30 19:52:11 
Location: 101569 
Folder: 3 
Memory: ME 
SMSC: 

State: Read 

MINAL AIDIN WAL FAIZIN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.. WHEN DZIKIR IS IN THE AIR. WHEN 
SO MUCH PRAY IS IN OUR SOULTHERE'S NOTHING MORE BEAUTIFUL THAN A HEART FULL OF 
FORGIVENESS WHITH ALL MY HEART I WANNA SAY HAPPY EID AL FITRI 1429 H.PLEASE FORGIVE 


|Bat: 90 % (AC), Sig: 63 %, Time: Wed 23 Jun 2010 10:38:19 P 


Gambar WM.14 


Untuk keluar dari wammu klik Phone -> disconnect kemudian close wammu. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


158 



















































J. Ksnapshot, screen capture di GNU/Linux 

Ksnapshoot merupakan aplikasi desktop capture, istilah mudahnya yaitu aplikasi 
untuk mengambil screenshot area desktop maupun seluruh isi komputer Anda 
yang berbasis grafik. Tool ini sangat berguna sekali untuk kebutuhan pelengkap 
media ajar yang ada pada e-book termasuk e-book yang Anda baca sekarang ini. 
Bahkan juga berguna hanya untuk ajang show-off tampilan desktop keren Anda. 

Paket ini bisa Anda temukan di Ubuntu Software Center dengan nama paket 
ksnapshot, atau bisa juga melalui install terminal sudo apt-get install ksnapshot. 

1. Mengaktifkan ksnapshot 

Setelah meng -install ksnapsot Anda bisa mengaksesnya di menu Applications 
-» Graphics -» ksnapshot. Akan terbuka window seperti gambar di bawah KS.l 
ini. 



2. Penggunaan ksnapshot 

1) Capture Layar Desktop secara keseluruhan 

Pada bagian Capture mode pilih Full Screen dan klik New Snapshot, secara 
default ksnapshot langsung men-capture desktop saat start. Pada mode 
ini Snapshot delay diset 0 second dan klik New Snapshot untuk memulai 
dan klik area pada desktop untuk melakukan capture. 

2) Capture Window yang aktif 

Pada bagian Capture mode pilih Window Under Cursor. Snapshot delay 
diset menjadi 4 seconds, kalau Anda ingin window border tampil beri 
tanda cek pada Include window decorations dan klik New Snapshot. 
Kemudian letakkan pointer mouse pada title bar window yang akan di¬ 
capture dan klik sekali. Hasil capture akan muncul setelah 4 detik. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


159 
























3) Capture Region (wilayah yang diseleksi) 

Pada bagian Capture mode pilih Region, snapshot delay diset 0 second 
dan klik New Snapshot untuk memulai. Sekarang tinggal pilih area yang 
akan di-capture (seperti Anda menambahkan kotak di OpenOffice), tekan 
tombol Enter untuk mengambil gambar atau tekan tombol ESC untuk 
membatalkan. 

4) Caputer Section Window 

Pada bagian Capture mode pilih Section of Window, snapshot delay diset 
4 seconds dan klik tombol New Snapshot untuk memulai dan klik pada 
area window aktif. Fitur ini akan memilih area capture secara spesifik dari 
window aktif; misalnya : listview nautilus, toolbar, panel dan lainnya. 

3. Menyimpan Hasil Capture 

1) Sebagai File Gambar 

Setelah Anda men-capture, klik tombol Save As., dan simpan seperti 
biasa. 

2) Membuka Langsung dengan Program pengolah gambar 

Setelah proses capture selesai klik tombol Open With dan disana akan 
muncul program yang bisa digunakan untuk membuka file gambar seperti 
Gimp. 

3) Men-copy ke clipboard dan paste pada program lain seperti OpenOffice 
Tinggal klik tombol Copy to Clipboard setelah selesai capture dan file siap 
dipaste keprogram lain. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


160 



BAB VI 

Berinternet dengan Ubuntu 


A. Instalasi Browser Google Chrome/Chromium 

Kali ini akan dipelajari cara menginstall aplikasi internet browser Google 
Chrome/Chromium. Chromium adalah versi Open Source dari Google Chrome, 
yang mana fitur-fitur pada Chromium juga ada pada Google Chrome. Seperti yang 
kita ketahui bersama bahwa Ubuntu tidak menyertakan browser Google Chrome 
sebagai salah satu browser internet, karena browser internet di Ubuntu adalah 
Mozilla Firefox yang merupakan aplikasi browser default. 

Bagi end user yang telah terbiasa menggunakan browser Google Chrome di sistem 
operasi lainnya tentu dapat digunakan juga di Ubuntu, dapat digunakan fasilitas 
Ubuntu Software Center untuk menginstall aplikasi tersebut. Perlu diingat bahwa 
fitur ini hanya ada pada Ubuntu Versi 10.04 LTS, untuk Ubuntu versi 9.10 tidak 
akan ditemukan pilihan instalasi browser yg satu ini di menu Ubuntu Software 
Center. 

Baiklah, mari mulai cara penginstalan browser Google Chrome/Chromium. Tapi 
sebelumnya pastikan Ubuntu anda sudah terkoneksi dengan internet. 

1. Langkah awal buka Menu utama Application - Ubuntu Software Center yang 
ada disudut kiri atas, seperti yang diperlihatkan pada gambar GC.l dibawah 
ini. 


& 

Accessories 
m Games 
Graphics 
infflnvet 
office 

T, bounds video 
System Tools 
% univef'sai Access 
0 wine 




Places 
System 
Lock Screen 
Log OuL hGOda... 
Shut Down... 


L. 



2. Selanjutnya akan keluar window Ubuntu Software Center seperti gambar GC.2 
dibawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


161 








Perhatikan di window bagian kanan, disana terlihat beberapa kategori aplikasi 
yang telah disediakan, pilih kategori Internet. Perhatikan gambar GC.3 dibawah 
ini. 


3. 


9 0 0 Ubuntu Software Center 

File Edit View Help 


Software « I | Get Software Internet | 

0 Provided by Ubuntu 


Q Canonical Partners 
■ Installed Software 

Internet 


^ in Progress (1) 

** 

ii 


Chat 

File Sharing 


m it 

Mail Web Browsers 


w* Adblock Plus extension for Fi refox 

Advertisement blocking extension 


More info 

Remove 

Akregator 


^ A Feed Reader for KDE 


aLinkCreator 


Ju'i aMule ed2k link creator 


All in one Sidebar extension for Firefox 


ft— 1 A sidebar extension for Rrefox 



300 items available 


Gambar GC.3 


Pilih aplikasi Chromium Web Browser dengan cara menggeser ke bawah scroll 
yang ada disamping kanan. Tombol Install secara otomatis akan terlihat 
dibagian kanan ketika aplikasi Chromium Web Browser telah terpilih (gambar 
GC.4). Setelah itu untuk menginstalnya, anda cukup menekan tombol Install. 
Jika keluar window autentifikasi password masukkan password anda untuk 
mengkonfirmasi instalasi yg akan dilakukan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


162 






































e 


W.Ti Rmwsiifi 


:J5 JLHD 

e a® Ufaunte Scrftrtsre Center 
I lie LJ-t Vika iiHu 


- \£ fir: Soften re 


^ riTiVi.Ird r.y um r/.i 
I^J i.Vimrii/.-l rn>frvn 
I ImfSIlhif JiDrttArm 


iiy[lA-y.u • MUmi'-e^ 

InitirnL-l 

IV 

(thnl- Flln Stirring 


0 

51 

j 

<!*■ 


■j 


Ll’f Jiniu'i fieli L'i jalki 
1TAV.V> N" rt-r 11 rtl-r Aih 


LIls-uh jjI I 

r-n-Ti m I - 11 1 - rr- n ■ i t ■! 


Gam bar GCA 


Berikutnya proses instalasi akan berjalan jika password diterima, diatas tombol 
Install tampil progress instalasi seperti yang terlihat pada gambar GC.5 
dibawah ini. 



Gambar GC.5 


Setelah proses instalasi Chromium Web Browser selesai, window Ubuntu 
Software Center bisa ditutup. Pada tahap ini proses instalasi aplikasi browser 
Google Crome/Chromium telah selesai. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


163 



























4. Untuk menggunakan aplikasi Google Chrome/Chromium dapat diakses melalui 
menu Applications - Internet - Chromium Web Browser. Seperti yg 
diperlihatkan pada gambar dibawah ini (gambar GC.6). 


■0 *F10 

Accessories 

Games 

Graphics 

- 

M 

W © a Bi-awsef 

M Office 

■r chramaim tfteb Browse* 

¥ J Sound & VieSeo 

. f- pin Acces^the Internet 

0 system Tools 

>■ ^ Gwibber Social Client 

♦ Universal Access 

- ffc Pidgin I nternet Messenger 

J Wine 

► ReirKjli- Desktop Viewei 

UburiLu Software CenLer 

Tferminaf Server Client 

Piac« 

* 4 iij Transmission BitTorrent client 

1 System 



lock Screen 
Lag Out hooda... 
Shut Down... 


4 t* 5un April. 12:DS Pf 



C 



Thooda bile Bnovdscrl 


Gambar GC. 6 


Selamat menikmati browsing dengan Google Chrome/Cromium sebagai web 
browser anda (gambar GC.7). 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


164 





















B. Pidgin, Aplikasi Chating 
1. Tentang Pidgin 

Pidgin merupakan salah satu aplikasi chatting yang bersifat open source. Pidgin 
bisa digunakan multiplatform/multi OS ( GNU/Linux; Windows dan MacOS ) dan 
kelebihan dari Pidgin adalah mendukung beberapa protokoi chating, sebagai 
berikut: 


AIM 

• 

Napster 

Bonjour 

• 

QQ 

Facebook (plugin tambahan) 

• 

sue 

Gadu-Gadu 

• 

SIMPLE 

Google Talk 

• 

SNPP 

GroupWise 

• 

Sametime 

ICQ 

• 

XMPP 

IRC 

• 

Yahoo 

MSN 

• 

Yahoo Japan 

MXit 

• 

Zephyr 

MySpacelM 




Dengan Pidgin maka chatting dengan teman di Yahoo Messenger, berbicara 
dengan teman di Google Talk, dan juga dengan teman di IRC channel 
semuanya dapat dilakukan pada waktu yang sama dan dalam satu window. 

Tampilan utama pidgin (gambar PD.l), contoh menggunakan protokoi yahoo 
dan facebook. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


165 











2. Instalasi Pidgin di Ubuntu 

Untuk menginstall Pidgin di Ubuntu cukup mudah karena repository pidgin 
sudah tersedia di Synaptic Package Manager. Buka Terminal ( Application - 
Accessories - Terminal ), Kemudian ketikkan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install pidgin 

Kemudian tekan enter dan masukkan password. Tunggu beberapa saat hingga 
proses instalasi Pidgin selesai. 

3. Penggunaan Pidgin 

Setelah Pidgin berhasil diinstall saatnya menggunakannya untuk chating, buka 
aplikasi Pidgin melalui menu Application - Internet - Pidgin Internet Messenger. 
Untuk bisa menggunakan Pidgin anda harus mendaftarkan setidaknya satu 
account yang aktif, untuk mendaftarkan akun langkahnya adalah sebagai 
berikut: 

Klik menu Account - Manage Account - Add 

Jika kolom isian sudah tampil maka isi dengan petunjuk berikut: 

Protocol : isi dengan protokol account anda, misalkan Yahoo! 

Username : isi dengan username account anda 
Password : isi dengan password account anda 

Remember password : cek kolom ini jika anda ingin Pidgin mengingat password 
yang anda gunakan, sehingga anda tidak perlu lagi mengetikkan password 
setiap kali menjalankan Pidgin. 

Local alias : isi dengan nama panggilan anda 

New Mail Notification : Notifikasi/pemberitahuan jika ada email masuk 

Use this buddy icon for this account : jika dicek, maka ikon gambar kecil 

dibawahnya akan aktif. Klik ikon ini untuk mencari dan mengupload gambar 

profil anda. 

Jika telah selesai melengkapi data diatas klik tombol 'Add'. Sampai langkah ini 
pidgin telah dapat digunakan untuk chatting bersama teman anda, tergantung 
protokol yang anda pakai. 

Pidgin juga dilengkapi dengan berbagai macam plugin untuk memaksimalkan 
penggunaannya, misalnya: 

- Text Replacement: mengganti kata yang disingkat dengan kata yang benar 
contoh "y" akan diganti segera dengan "why" yang bisa diubah-ubah pada 
konfigurasinya. 

- A Buddy Ticker, menunjukkan user yang online saat ini. 

- History, menyimpan pembicaraan chatting yang sedang dilakukan maupun 
yang sudah lama dengan mengaktifkan log. 

- Iconify on Away, memberi tahu kepada temen-teman chatting bahwa sedang 
tidak ada ditempat (away). 

- Spell Checking: akan memberi tahu bahwa kata yang diketik adalah salah 
(dalam bahasa inggris) dengan memberi tanda garis bawah merah. 

- Tabbed Conversations: chatting dengan teman bisa dilakukan dalam satu 
window dengan banyak TAB maupun dengan window yang terpisah sejumlah 
teman yang kita ajak chatting. 

- dan masih banyak lagi. 

Gambar PD.2 dibawah ini memperlihatkan kemampuan pidgin untuk multiple 
chat dengan beberapa teman, music tracker dan smiley. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


166 




Selain dilengkapi dengan plugins diatas Pidgin juga memiliki fitur-fitur sebagai 
berikut: 

1. Chat-conference 

Merupakan fitur konferensi bersama teman-teman dimana anda bisa 
bergabung (Join ) atau membuat ( create ) room. Caranya untuk memulai 
(membuat ruang konferesi) dengan klik-kanan buddy /teman anda pada 
Buddy List, kemudian pilih Initiate Conference, maka akan terbuka window 
barn berisi nama-nama yang ikut dalam konferensi. Dikonferensi ini anda 
bisa mengundang teman-teman lain agar bergabung dalam konferensi 
dengan klik conversation - invite - tulis nama teman yang diundang. 

2. Music tracker 

Merupakan fitur untuk mengganti status dengan lagu yang sedang 
didengarkan. 

3. Facebook chat 

Merupakan chat facebook pada pidgin instant messenger. Bila ingin 
menggunakan facebook-chat instal dulu pluginnya (sudah ada pada 
repositori). Kemudian buat account seperti biasa dengan protokoi facebook. 

4. Smiley Theme 

Default pidgin sudah mempunyai smiley sendiri, tetapi bisa diekspan 
kemudian diubah sesuai keinginan masing-masing. Salah satu contohnya 
Pidgin dengan animasi emoticons Y!M (ada di forum Ubuntu-Indonesi.Com). 

5. Bon jour 

Merupakan fasilitas pidgin untuk chat via LAN (lokal chat). Buat account 
dengan protokoi bonjour, chat dengan teman sebelah bisa langsung dimulai 
(dengan syarat teman sebelah juga sama-sama menggunakan pidgin 
bonjour). 

Gambar PD.3 dibawah ini memperlihatkan kemampuan bagaimana pidgin 
digunakan untuk conference. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


167 











Menggunakan pidgin sebagai aplikasi chating via LAN dengan memanfaatkan 
protokol bonjour sangat mudah. Add account dimenu Accounts - Manage 
Accounts kemudian isikan account yang anda inginkan lalu pastikan memilih 
type protocol bonjour. Untuk isian hostname dibiarkan saja karena aplikasi 
pidgin mampu mendeteksi hostname komputer yang digunakan. Lihat gambar 
PD.4 buat detail. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


168 

































































Klik tombol Add untuk mengaktifkan. Lakukan hal yang sama dikomputer lain 
menggunakan pidgin dengan username yang berbeda. Jika telah dibuat 
harusnya tanpa merubah atribut apa-apa chating di Local Area Network sudah 
dapat dilakukan. 

Selain itu pidgin juga mendukung protokol XMPP yang merupakan fasilitas 
untuk melakukan chat nimbuzz tapi dengan catatan anda sudah mempunyai 
account di nimbuzz. 


Dengan fasilitas ini, chating dengan teman-teman di facebook, ym, twitter dan 
MySpace dapat dilakukan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat 
setup account menggunakan protokol XMPP sebagai berikut: 


Type Protocol 
Namapengguna 
Domain 
Sumber daya 
Kata sandi 
Alis lokal 


XMPP 

nama buat login 

nimbuzz.com 

pidgin 

xxxxx 

bebas mau diisi nama apa 


Perhatikan gambar PD.5 untuk lebih jelasnya. 


fin r\ 


Tambahkan Akun 


Da 5 a r| Advanced 1 Proxy 



Pilinan Login 

Protokol: 

Namapengguna: 

Domain: 

Sumber Daya: 

Kata sandi: 

Qlngat kata sandi 
PlEihan Pengguna 
Alias Lokal: 

0Pemberitahuan email baru 
Q Gunakan ikon teman ini untuk akun ini: 


(ftemove) 



Gambar PD. 5 


Berikut preview aplikasi pidgin ketika mengaktifkan account di nimbuzz 
(gambar PD.6). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


169 
































A ^ ^ Daftar Teman 

Teman-teman Akun-akun Piranti Banti 



© Yahoo 

© My Space 

© Facebook 

^ Teman-teman 

© rohman_rf 

„ rjuna 

Nokia E71 = 1.9 jt (kondisi bag... 

^ noy.69 

Kaauu adalah hatiiikuuuu.ka... 

^ •luv^pynaca' 

Down down down 

^ dianayu_fitriani 

Jngan hncurkn kprcya'an q trh... 



Gam bar PD. 5 


C. Aha2, Download Manager Console Berkecepatan Tinggi 

Bagi end user yang sering berhubungan dengan dunia maya/internet tentunya 
akan sering melakukan download file, baik itu untuk keperluan tugas-tugas kuliah, 
dokumentasi, program, lagu, video dan sebagainya. 

Jika koneksi internet yang digunakan cepat, bandwidth yang besar tentunya 
download mendownload tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika koneksinya 
pas-pasan, akan sangat "melelahkan" mendownload suatu file, apalagi jika file 
yang didownload berukuran besar. ..capek deh..:), sedang asiknya mendownload, 
eh koneksi lemot bahkan putus, akibatnya terpaksa download dari awal lagi. 

Namun sekarang, ketidaknyamanan seperti itu sedikit teratasi dengan adanya 
aplikasi download manager Ubuntu. Download manager merupakan program yang 
dibuat untuk mengorganisir file yang didownload dari Internet. Tidak seperti web 
browser dimana fungsi utamanya adalah digunakan untuk membrowsing halaman 
di internet, dan kemampuan akan download file menjadi fitur kedua yang tidak 
terlalu penting. 

Suatu download manager yang baik dan handal biasanya memiliki beberapa 
fitur/kemampuan sebagai berikut: 

• Menghentikan (pause) proses download file berukuran besar. 

• Melanjutkan kembali ( resume ) proses download yang terhenti atau di-pause. 

• Mampu mendownload file pada koneksi internet yang kurang stabil. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


170 












• Mampu mendownload beberapa file dari suatu internet secara otomatis. 

• Mampu melakukan download secara terjadwal (queue). 

• Dan berbagai fitur lain yang memungkinkan mendownload lebih cepat. 

Salah satu download manager di lingkungan GNU/Linux yang cukup populer 
adalah aria2. Aria2 merupakan tool download manager karya Tatsuhiro Tsujikawa, 
tujikawa@users.sourceforge.net yang bisa berjalan di Windows, GNU/Linux dan 
Mac OSX. Aria2 datang dengan berbagai kemampuan, mampu support http(s), 
ftp, bittorrent dan metalink. Aria2 dapat mendownload file dari berbagai sumber 
menggunan berbagai protokol dan mempergunakan dengan maksimal bandwidth 
yang tersedia untuk download, sehingga benar-benar mempercepat pengalaman 
berdownload ria. Intinya dengan Aria2 transfer download dapat di-pause, di¬ 
resume dan disimpan. 

1. Kenapa menggunakan Aria2 ? 

Ada berbagai macam alasan kenapa menggunakan aria2, meskipun banyak 
alternatifnya seperti wget dan curl, tetapi aria2 mempunyai fitur yang menarik: 
aria2 dapat mendownload sebuah file dari beberapa server secara simultan. 
Beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh aplikasi aria2 adalah: 

° Support banyak protokol : aria2 mensupport beberapa protokol populer, 
http, https, ftp, bittorent dan metalink. 

° Multi koneksi : aria2 dapat mendownload sebuah file dari berbagai sumber 
dan protokol serta mempergunakan secara maksimal bandwidth untuk 
download sehingga mempercepat proses. 

° Ringan dan cepat : aria2 tidak memerlukan banyak memory dan waktu CPU. 
Penggunaan memory biasanya sekitar 4 MiB (untuk download HTTP/FTP 
normal) dan sekitar 9MiB (untuk download BitTorrent). 

° Support akan berbagai fitur untuk client BitTorrent dan metalink. 

° Support akan http proxy, gzip dan deflate encoding. 

° Mampu membaca dan mengenali cookies dari firefox dan mozilla serta juga 
mampu menyimpan cookies dalam format tersebut. 

° Dan berbagai fitur lain (silahkan bisa dicari sendiri di internet) 

Karena berbagai fitur menarik serta supportnya akan bittorent dan metalink, 
beberapa distribusi GNU/Linux bahkan sudah mengintegrasikan aria2 ke dalam 
distribusi resminya. Mandriva Linux telah menggunakan aria2 dalam packet 
manager urpmi dengan dukungan metalink- nya, Fedora dengan yum-nya, dan 
OpenSuse sudah mengintegrasikan dalam paket manager Zypp. 

2. Perbedaan aria2 dengan download manager klasik 

Pertama, aria2 merupakan download manager yang mendukung "segmented" 
download yaitu suatu teknik yang memungkinkan mendownload file yang sama 
dari beberapa server pada waktu yang bersamaan. Aria2 juga support file 
metalink. Dengan jenis file metalink ini, end user dapat menentukan untuk tiap 
file yang akan didownload dari satu atau lebih mirror. Dengan menambahkan 
beberapa source ke tiap-tiap file, aria2 dapat memilih mirror tercepat untuk 
user dan kembali ke server lain jika terjadi error pada salah satu server mirror 
tersebut. 

Dengan download manager klasik semacam curl hal ini tidak ditemukan, end 
user harus menentukan mirror tujuan favorit tetapi beberapa masalah dapat 
terjadi yaitu: 

° Mirror yang digunakan sedang "down". 

° Mirror yang lambat karena padatnya trafik dijaringan mirror. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


171 



Dengan menggunakan aria2, masalah tersebut dapat diatasi karena : 

° Jika mirror down atau "out of sync", aria2 secara otomatis akan memilih 
server terbaik berikutnya untuk user. 

° Tiap mirror di test, dan statistik dilaporkan untuk mendapatkan mirror yang 
performansinya bagus untuk download berikutnya. 

3. Berbagai macam Download Manager di GNU/Linux 

Sebelum mengenal lebih jauh tentang aria2 ini, ada baiknya mari mengenal 
tool download manager lain dilingkungan GNU/Linux. Berbagai macam tool 
download manager sudah sangat banyak dari yang berbasis teks sampai yang 
memakai interface gratis, di antaranya: 

° Wget : wget merupakan utility command line untuk mendownload dan 
menerima file dari web menggunakan protokol http/ftp. 1/1/get merupakan 
tool yang sangat umum dan hampir ada di semua distribusi GNU/Linux. 
1/1/get juga support terhadap server proxy, sehingga dapat meringankan 
beban jaringan. Di Ubuntu Linux, wget merupakan download manager 
default yang secara otomatis terinstall sehingga tidak perlu menginstallnya. 

° Curl : seperti halnya wget, curl juga digunakan untuk mendapatkan file dari 
server menggunakan berbagai protokol yang disupport. Curl dibuat untuk 
bekerja tanpa interaksi user. Ini juga tool yang hampir ada di tiap distribusi 
GNU/Linux. 

° Axel : Axel juga merupakan download manager command-line yang cukup 
populer selain aria2. Tidak seperti wget, axel berkemampuan mempercepat 
download dengan menggunakan beberapa koneksi untuk satu buah file dan 
juga dapat menggunakan beberapa mirror sekaligus untuk satu proses 
download. Program ini cukup ringan (berukuran 25-30k dalam bentuk 
binary), sehingga bisa berguna sebagai pengganti wget dalam sistem yang 
benar-benar memperhatikan ukuran dan kecepatan download. Axel ini juga 
sangat populer sebagai download manager console di GNU/Linux dan juga 
terdapat interface gratis untuk axel. 

° Jigdo : merupakan utility download yang pada awalnya dikembangkan 
Debian GNU/Linux untuk digunakan mendownload file dari beberapa mirror 
untuk membentuk sebuah disk image. Ubuntu, Fedora, Solaris dan FreeBSD 
juga tersedia melalui file jigdo. 

° Downthemall : merupakan Add-Ons dari browser Mozilla Firefox yang 
berfungsi sebagai download manager. 

Utility download di atas merupakan utility download berbasis teks selain itu ada 
juga yang berbasis grafis/GUI, antara lain : 

° Gwget : merupakan versi front-end untuk wget dari GNOME dengan 
beberapa fitur menarik, seperti icon di systray, multiple downloads dan 
preference manager yang powerfulI. 

° Wxdownloadfast : juga dikenal sebagai wxDFast merupakan donwload 
manager open source multi platform dan multithreaded. Untuk 
menggunakannya dapat mengunjungi situsnya resminya di 
http ://www.aetdeb. net/a pp.php?name=wxdown loadfast . 

° Multiget : merupakan file downloader GUI multiplatform yang mudah 
digunakan. Dibuat menggunakan program C++ dan berdasarkan wxWidgets. 
Bisa didapatkan dari http://www.aetdeb.net/app/MultiGet . 

° Downloader for X (d4x) : selain download manager berbasis gratis yang 
mudah dan powerful, juga bisa dijalankan melalui command line interface 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


172 



° KGET : Kget merupakan interface download manager berbasis grafis dari 
KDE. 

4. Installasi aria2 di Ubuntu Linux 

Instalasi aria2 di Ubuntu Linux dan distribusi lainnya turunan Debian 
GNU/Linux dapat menggunakan perintah dibawah ini: 

$ sudo apt-get install aria2 

Agar installasi berjalan lancar, pastikan repository yang digunakan sudah 
dikonfigurasi dengan benar atau jika ingin mendownload dan mengcompile 
sendiri maka bisa mendapatkan aria2 di http://aria2.sourceforae.net . 

5. Menggunakan Aria2 di Ubuntu 

Aria2 merupakan program download manager berbasis command line, jadi 
untuk menggunakannya harus menjalankannya di dalam terminal/console 
(atau, bagi yang suka scripting, dapat mempergunakannya di dalam script 
shell). 

File binary dari aplikasi aria2 ada di /usr/bin/aria2c. Jadi untuk menjalankan 
aria2 ini, kita mengeksekusi file aria2c tersebut. 

6. Penggunaan Dasar Ah a 2 

° Mendownload sebuah file cukup mengetikkan aria2c kemudian diikuti dengan 
link file yang akan didownload, contohnya: 

$ aria2c http://host/image.iso 

Catatani 

Aria2 secara default menggunakan 5 koneksi untuk mendownload 1 file. 
Untuk membatasi jumlah koneksi, misalkan hanya satu koneksi, gunakan 
opsi -si. Untuk menghentikan download, tekan Ctrl-C. Untuk 
melanjutkan/resume download dengan menjalankan aria2c dengan 
argument yang sama seperti pada saat mendownload pada direktori yang 
sama. Kita dapat merubah URI (Universal Resource Identifier)/ alamat file 
berada, sepanjang merujuk ke file yang sama. 

Contoh: 

Penulis mendownload sebuah file pdf dengan nama tdg-partl-en-2.0-6.pdf, 
sebuah dokumentasi dalam format pdf tentang SGML dan XML dari alamat 
http://bebas.vlsm.org/v06/SGML/DocBook TheDefinitiveGuide/ 

najwa@najwa-desktop:~$ aria2c http://bebas.vlsm.org/v06/SGML/ 
DocBook_TheDefinitiveGuide/tdg-partl-en-2.0.6.pdf 
*** Download Progress Summary as of Sat May 29 07:33:12 2010 ** 


[#1 SIZE:192.OKiB/270.5KiB(70%) CN:5 SPD:5.07KiB/s ETA:15s] 
FILE: ./tdg-partl-en-2.0.6.pdf 


*** Download Progress Summary as of Sat May 29 07:34:12 2010 ** 


[#1 SIZE:208.OKiB/270.5KiB(76%) CN:5 SPD:1.06KiB/s ETA:58s] 
FILE: ./tdg-partl-en-2.0.6.pdf 


Ini saat menekan Ctrl-C dan menghentikan proses transfer: 

[#1 SIZE:208.OKiB/270.5KiB(76%) CN:5 SPD:0.OOKiB/s] 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


173 









2010-05-29 07:36:38 NOTICE - Shutdown sequence commencing... 

Press Ctrl-C again for emergency shutdown. 

[#1 SIZE:2 0 8.0KiB/27 0.5KiB(76%) CN:1 SPD:0.OOKiB/s] 

Download Results: 
gid|stat|path/URI 

-+-+- 

1|INPR| 

http://bebas.vlsm.org/v06/SGML/DocBook_TheDefinitiveGuide/tdg- 
partl-en-2.0.6.pdf (4more) 

Status Legend: 

(OK):download completed.(ERR):error occurred.(INPR):download 
in-progress. 

aria2 will resume download if the transfer is restarted. 

If there are any errors, then see the log file. See ’-1' option 
in help/man page for details. 

Melanjutkan proses download: 

najwa@najwa-desktop:~$ aria2c -c http://bebas.vlsm.org/v06/SGML/ 
DocBook_TheDefinitiveGuide/tdg-partl-en-2.0.6.pdf 
[#1 SIZE:270.5KiB/270.5KiB(100%) CN:4] 

2010-05-29 07:47:27 NOTICE - Download complete: ./tdg-partl-en- 

2.0.6.pdf 
Download Results: 
gid|stat|path/URI 

-V:-+=- 

1 OK|./tdg-partl-en-2.0.6.pdf 
Status Legend: 

(OK):download completed.(ERR):error occurred.(INPR):download 
in-progress. 

Catatan: 

Sesuaikan alamat server, nama file yang didownload dengan server tujuan 
dan nama file yang anda gunakan. 

o Download sebuah file dari 2 HTTP server yang berbeda 

$ aria2c http://serverl/file.zip http://server2/file.zip 

o Download sebuah file menggunakan 2 koneksi 

$ aria2c -s2 http://host/image.iso http://mirrorl/image.iso 
http://mirror2/image.iso 

Catatan: 

Jika ingin menentukan URI lebih dari nilai opsi -s, dalam contoh di atas opsi 
-s adalah 2, sedangkan URI -nya ada 3 maka 2 URI pertama yang akan 
digunakan sedangkan URI yang ke-3 digunakan untuk backup jika ke-2 URI 
pertama ada gangguan. 

° Download sebuah file dari HTTP dan FTP server 

$ aria2c http://hostl/file.zip ftp://host2/file.zip 

Catatan: 

Kemampuan aria2 yang memungkinkan mendownload menggunakan 2 
protokol secara bersama-sama. 

° Download secara pararel dari sembarang URI, metalink dan torrent 

$ aria2c -Z http://host/filel file2.torrent file3.metalink 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


174 







Catatam 

Jika hanya menentukan file torrent atau metalink yang disimpan dalam 
hardisk lokal, maka opsi -Z tidak diperlukan, jadi cukup dengan perintah 
dibawah ini: 

$ aria2c filel.torrent file2.torrent 

° Download file dari alamat URI yang ada didaftar list files.txt secara 
konkuren. 

$ aria2c -ifiles.txt -j5 

Catatam 

Opsi -j menentukan jumlah download konkuren, dan juga dapat memasukan 
file torrent dan metalink ke dalam list file. Lihat bagian lain tulisan ini 
tentang Input File. 

° Menyimpan download yang error maupun yang belum kelar saat keluar 

$ aria2c -ifiles.txt —save-session=out.txt 

Saat menekan kombinasi tombol Ctrl-C atau aria2 di-exit, semua informasi 
error atau download yang belum kelar disimpan ke dalam file out.txt. File ini 
kemudian dapat digunakan input ke aria2 untuk merestart download seperti 
dibawah ini: 

$ aria2c -iout.txt 

° Penggunaan aria2 dengan Proxy 

- Menset agar menggunakan proxy server untuk semua jenis protokol 
(HTTP(S)/FTP) 

$ aria2c --all-proxy='http://proxy:8080' http://host/file 

Note : Opsi -all-proxy dapat di "override" dengan opsi spesifik proxy, : 
-http-proxy, -https-proxy atau -ftp-proxy. 

- Menset proxy server hanya di HTTP 

$ aria2c --http-proxy='http://proxy:8080' http://host/file 

- Menggunakan proxy yang memerlukan autentifikasi user 

$ aria2c --http-proxy='http://proxy:8080' --http-proxy- 
user='username' -http-proxy-passwd='password' http://host/file 

$ aria2c --http-proxy='http://username:password@proxy:8080' 
http://host/file 

Catatam 

Username dan password harusnya terkodekan dalam "percent-encoded". 
Contoh, jika username -nya adalah 'myid@domain' maka bentuk "percent- 
encoded" adalah 'myid%40domain'. 

° Fitur-fitur Tingkat Lanjut yang berkaitan dengan HTTP 

- Meload cookies 

Meload cookies dari Mozilla/Firefox(l.x/2.x) dan Netscape : 

$ aria2c --load-cookies=cookies.txt http://host/file 

Meload cookies dari Firefox3 : 

$ aria2c --load-cookies=cookies.sqlite http://host/file 

Catatam 

User dapat menggunakan cookies dari Firefox/Mozilla's tanpa perlu 
modifikasinya. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


175 



° Meresume Download 

Biasanya, end user dapat m e-resume (melanjutkan) transfer download 
hanya dengan memberikan perintah yang sama saat menjalankan 
mendownload jika download sebelumnya menggunakan aria2. Jika transfer 
download sebelumnya dibuat oleh browser atau wget, dan downloader lain, 
gunakan opsi -c untuk melanjutkan transfer download. 

$ aria2c -c -s2 http://host/partiallydownloadedfile.zip 

° Membatasi kecepatan download 

$ aria2c --max-download-limit=100K http://host/file 

° Membetulkan download yang rusak menggunakan opsi -V 

$ aria2c -V file.metalink 

Catatam 

Opsi ini hanya tersedia untuk BitTorrent atau metalink dengan dukungan 
checksums. 

° Drop Koneksi jika kecepatan download lebih rendah dari yang ditentukan 

$ aria2c --lowest-speed-limit=10K file.metalink 

° Mengeksekusi command saat download selesai 

$ aria2c --on-download-complete=COMMAND 
http://example.org/file.iso 

° Input File 

Input file dapat berisi daftar list URI yang bisa dijadikan input ke aria2 
sebagai tempat alamat mendownload. User dapat menentukan banyak URI 
untuk satu kali inputan, dengan memisahkan URI satu dengan yang lain 
dengan menggunakan karakter TAB. 

Tiap-tiap baris dari list tersebut diperlakukan seperti argument saat bekerja 
dalam mode command line. Sebagai tambahan, opsi-opsi tersebut dapat di 
tentukan setelah URI. Opsi ini punya arti yang sama dengan opsi command 
line. 

Sebagai contoh, misal isi dari uri.txt adalah : 

http://server/file.iso http://mirror/file.iso 
dir=/iso_images 
out=file.img 
http://foo/bar 

Jika aria2 dieksekusi dengan opsi : -/ uri.txt -d /tmp, maka file.iso disimpan 
sebagai /iso_images/fiie.img dan didownload dari http './/server/file.iso dan 
http://mirror/file.iso. Sedangkan file bar didownload dari http://foo/bar dan 
disimpan sebagai /tmp/bar. 

7. Front-end Gratis (GUI) untuk Aria2 

Aria2 secara default merupakan program command line yang dijalankan 
melalui terminal/console atau di dalam script shell. Jika user belum terbiasa 
menggunakan aria2 dalam terminal, tenang saja jangan kecewa, karena sudah 
ada front-end gratis dari aria2. 

Salah satu front-end gratis ini adalah aria2fe. Anda dapat mendownload 
aplikasi aria2fe ini di : http://aria2fe.com atau http://ovh.dl.sourceforge.net/ 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


176 



sourceforae/aria2fe/aria2fe-0.0.5.tar.bz2 . Dengan menggunakan interface 
grafis ini, bagi yang belum terbiasa dengan command line akan sangat 
memudahkan, lihat gambarAR.l dibawah ini: 


File Tools Help 




s H 


m 


/horn e/fatur/aria2/ 


td g -g u id e-part2. pdf 


aria2.work.log 


URL ▼ j http://bebas.vlsm.org/v06/SGML/DocBook_TheDefinitiveGuide/tdg-l 
□ Run as Daemon □ Disable Netr 

Target Directory 
Target Filename 
Log File: 

Cookie File: 

Referer: 

+ Opts: 

Min Down Spee< 

Max Down Spec 
Max # Tries: 

URL Split: 

Retry Del ay/sec 
Timeout/sec: 

Direct I/O: 


Allocation: 

Size < Limit: 
Concurrent Downloac 
Allow Overwrite: 
Force Sequential: 
Parameterized: 

Piece Length Chang 


prealloc 


5M 


a 


r«i 


d s 


s 

s 




s 


HTTP(S) Opts... 
FTP Opts... 


in Metalink Opts... 


|BitTorrent Opts...| 

Ready 


Gambar AR.l 


Tentang apa itu format metalink dan bittorent, sudah banyak dokumen di internet 
yang menjelaskan. Kiranya hanya ini sekelumit tulisan tentang Aria2 kali ini, 
walaupun masih mendasar mudah-mudahan bisa bermanfaat. 


D .Firestarter, firewall di Ubuntu 

1. Tentang Firestarter 

Jaringan komputer khususnya internet sangat rentan terhadap masalah 
security (keamanan), hal ini disebabkan apabila ada salah satu komputer yang 
terkena virus atau malware maka akan bisa menularkan ke komputer yang lain 
di dalam satu jaringan, meskipun hal seperti ini jarang terjadi di lingkungan 
GNU/Linux Ubuntu alangkah baiknya komputer yang digunakan dilengkapi 
dengan aplikasi firestarter. 

Oleh karena itu penulis akan sharing pengetahuan bagaimana mengelola 
masalah keamanan di dalam jaringan, khususnya untuk distribusi Ubuntu. Di 
Ubuntu banyak sekali aplikasi untuk pengamanan jaringan tapi kali ini akan 
dibahas tentang firestarter. Firestarter adalah komponen firewall yang berguna 
membentengi jaringan dengan internet. Firestarter dapat diperoleh langsung 
dari repositori ubuntu atau dvd repositori ubuntu. 

2. Instalasi Firestarter Di Ubuntu 

Sebelum melakukan instalasi program di Ubuntu direkomendasikan untuk 
melakukan update, hal ini diperlukan untuk memperbarui database paket 
aplikasi dari server . Untuk meng-upc/ate, ketikkan perintah berikut di 
terminal: 

$ sudo apt-get update 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


177 






































































Kemudian tekan Enter, jika terminal meminta anda memasukkan password 
masukkanlah password anda, pastikan bahwa password yang anda tulis sudah 
tepat, karena password yang anda ketik tidak ditampilkan pada terminal. 

Berikut cara install aplikasi firestarter, buka terminal atau konsol dimenu 
Applications - Accessories - Terminal lalu ketik perintah dibawah ini. 

$ sudo apt-get install firestarter 

3. Pengaturan Pada Firestarter 

Setelah proses instalasi selesai aplikasi firestarter otomatis langsung terinstal 
di komputer, cara mengetahuinya dengan mengakses menu Applications - 
Internet - Firestarter. Selanjutnya firestarter akan dikonfigurasi sebagai firewall 
dengan cara sebagai berikut: 

1. Aktifkan aplikasi firestarter, jendela pertama yang akan muncul adalah 
Welcome to Firestarter (gambar FS.l). Klik forward untuk melanjutkan ke 
tahap selanjutnya. 



2. Pada bagian Network Device Setup (gambar FS.2), pilih media yang 
digunakan untuk terhubung ke jaringan (biasanya ethernet/ethO). Karena 
penulis menggunakan modem maka dipilih pppO, kemudian klik forward 
untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


178 








































3. Jika komputer bertindak sebagai internet gateway maka centang enable 
connection sharing agar komputer secara otomatis akan berfungsi sebagai 
dhcp server. Penjelasan tentang fungsi DHCP bisa dilihat pada link yang ada 
di window tersebut (gambar FS.3). 

internet connection sharing setup 


Firestarter can share your Internet connection with the computers on your local network 
using a single public IP address and a method called Network Address Translation. 

□ iEnable Internet connection sharing! 

Local area network device: Ethernet device (ethQJ [▼ | 

□ Enable DHCP for local network Explain the DHCP function,,, 
t> DHCP server details 


Back 


Forward 


Save 


Quit 


Gambar FS.3 


Klik Foward ketahap selanjutnya. 


4. Pengaturan dasar selesai, firestarter siap menjalankan fungsi firewall 
dengan munculnya jendela Ready to Start your Firewal (gambar FS.4) 


Ready to start your firewall 


The wizard is now ready to start your firewall 

Press the save button to continue, or the back button to review your choices. 
□ Start firewall now 


Tip: If you are connecting to the firewall host remotely you might want to 
defer starting the firewall until you have created additional policy 


Back 

Forward 

Save 

Quit 






Gambar FS.4 


Jika ingin memulai fungsi firewall sekarang, centangi start firewall now dan 
klik tombol save. 

5. Setelah aplikasi firestarter diaktifkan maka akan muncul jendela yang 
menunjukan firestarter sudah berjalan di komputer (gambar FS.5). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


179 































Firewall 

Edit 

Events Eolicy 

Help 


i 





Status | Events | 

Policy | 



Firewall 





Status 


Events 



9 


Total 

Inbound Q 

Serious 

0 


Disabled 

Outbound 0 

0 


Network 





Device 

Type 

Received 

Sent 

Activitv 

ethO 

Ethernet 0.0 MB 

0.0 MB 

0.0 KB/s 

vboxne 

Unknown 0.0 MB 

0.0 MB 

0.0 KB/s 

> Active connections 




Gam bar FS. 5 


6. Untuk melakukan pengaturan lebih lanjut, klik tombol preferences hingga 
muncul jendela (gambar FS.6). 



Events 

Policy 


v Firewall 

Network Settings 
ICMP Ritering 
ToS Ritering 
Advanced Options 


User Interface 

System tray icon 

0 Enable tray icon 
□ Minimise to tray on window close 


Gambar FS. 6 


Cancel <9 Accept 


7. Di bagian interfaces, anda bisa menentukan apakah hendak memunculkan 
ikon di tray desktop atau tidak. Jika 'ya' klik enable tray icon (gambar FS.7). 


A 


Gambar GC. 7 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


180 





















8. Pada bagian Firewall bisa ditentukan bagaimana firestarter akan dimulai, 
apakah ketika komputer dihidupkan, ketika komputer memperoleh ip 
address DHCP dari server atau ketika dial-out (gambar FS.8). 


^ Interface 
Events 
Policy 


* Firewall 


Network Settings 
ICMP Filtering 
ToS Filtering 
Advanced Options 


Firewall 

Startup and persistence 

0 Start/restart firewall on program startup 

□ Start/restart firewall on dial-out 

□ Start/restart firewall on DHCP lease renewal 


Help 


Cancel 

<9Accept | 



Gambar FS.8 


9. Pada bagian Policy Editor (gambar FS.9), dapat ditentukan kapan 
perubahan-perubahan akan diterapkan apabila atribut firestarter telah 
dikonfigurasi ulang. 


v Interface 
Events 


Policy 


v Firewall 

Network Settings 
ICMP Filtering 
ToS Filtering 
Advanced Options 


Help 


Policy Editor 

Rule editing 

0 Apply policy changes immediately 


Gambar FS. 9 


Cancel | <^9 Accept | 


10. Pada bagian ICMP Filtering, dapat ditentukan kapan filtering ICMP ingin 
diaktifkan atau tidak beserta tipe-tipe paket yang akan disaring 
menggunakan firewall (gambar FS.10). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


181 



















v Interface 
Events 
Policy 
v Firewall 

Network Settings 


ICMP Filtering 


ToS Filtering 
Advanced Options 


Help 


ICMP Filtering 

ICMP filtering allows you to restrict control packet creation and 
reception by the firewall, potentially preventing Denial of Service 
- attacks, but also disabling many common network tools. 

□ Enable ICMP filtering 

Allow the following ICMP packet types 

□ Echo request (ping) 0 MS Traceroute 0 Address Masking 

□ Echo reply (pong) □ Traceroute □ Redirection 

0 Timestamping 0 Unreachable 0 Source Quenching 


Cancel <£3Accept 


Gam bar FS. 10 


11. Pada bagian ToS Filtering dapat digunakan Type of Service Filtering yang 
ingin diterapkan untuk filtering (gambar FS.ll). 


^ Interface 
Events 
Policy 
v Firewall 

Network Settings 
ICMP Filtering 


ToS Filtering 


Advanced Options 


Type of Service Filtering 

Type of Service filtering allows you to prioritise network traffic in order 
\jj for certain applications to receive higher throughput rates or better 
- interactivity. 

0 Enable Type of Service filtering 

Prioritise services commonly used by 

0 Workstations 
□ Servers 

0 The X Window System 

Prioritise by maximising the 

® Throughput 
O Reliability 
O Interactivity 


Help 


Cancel <3Accept 


Gambar FS. 11 


12. Pada bagian Advanced Options, dapat ditentukan opsi tingkat lanjut, seperti 
metode penolakan paket (gambar FS.12). 


Interface 

Events 

Policy 

Firewall 

Network Settings 
ICMP Filtering 
ToS Filtering 


Advanced Options 


Help 


Advanced Firewall Options 

Prefered packet rejection method 

O Reject with error packet 
® Drop silently 

Broadcast traffic 

0 Block broadcasts from external network 
□ Block broadcasts from internal network 

Traffic validation 

0 Block traffic from reserved addresses on public interfaces 


Cancel <$3Accept 


Gambar FS.12 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


182 



























Untuk menerapkan perubahan-perubahan konfigurasi firestarter klik Accept. 
Selamat mencoba aplikasi firestarter untuk kenyamanan komputer yang 
digunakan. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


183 



BAB VII 

Tip dan Trik Ubuntu 


A. Backup Hasil Install dari Repository Online 

Menambahkan program aplikasi di Ubuntu adalah hal yang sangat penting, 
apalagi kalau memiliki koneksi internet. Mendownload file program dari repository 
di internet maupun mengupdate/upgrade Ubuntu bisa dengan mudah dilakukan. 
Untuk menghindari download file yang sama dari repository online secara 
berulang-ulang, sebaiknya dilakukan backup file hasil download. Hal ini akan 
sangat menguntungkan jika anda dikemudian hari menginstall ulang Ubuntu 
karena Ubuntu menemukan kernel panic atau cuma sekedar berbagi file program 
dengan teman-teman yang lain. 

Untuk melakukan hal itu diperlukan softaware APTonCD. sebagai informasi file 
yang telah didownload dari repository online disimpan di folder 
/var/cache/apt/archives. Jika aplikasi APTonCD belum terinstall, lakukan hal 
berikut untuk menginstall aplikasinya. Buka terminal dan ketikkan perintah di 
bawah ini. 

$ sudo apt-get install aptoncd 

Setelah selesai aktifkan programnya dari menu System - Administration - 
APTOnCD. Window aplikasi APTOnCD akan terbuka seperti gambar PA.l 



Selanjutnya klik tombol Create. Program secara otomatis menampilkan informasi 
paket-paket yang telah didownload dari repository online (gambar PA.2) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


184 









• APTortCD - Create 


©a S 


file Edit View Tools Help 


Select the packages you want In the Installation disc 



qf'Ajdd ¥ Bum... 

Total: 4-1S/4Q7.9 MB . Selected: 416/407.9 MB . Custom: 0/0 flyteft 

Gambar PA. 2 


Untuk menambahkan paket lainnya cukup dengan mengklik tombol Add (gambar 
PA.3). Jika data telah dikumpulkan oleh program, selanjutnya klik Burn... untuk 
memulai pembuatan ISO CD. 



Pada gambar PA.4 di bawah ini anda akan diminta untuk melakukan beberapa 
setting, jika file *.iso anda kurang dari 1 CD (<700MB) maka sebaiknya pilih opsi 
1 CD, tapi jika melebihi 1 CD (>700MB) silahkan pilih opsi 1 DVD. Selanjutnya 
pilih lokasi di mana anda akan menyimpan filenya serta isi nama file untuk file iso 
yang akan dibuat dan klik Apply. Tunggu sampai program membuat image file 
dalam format iso, program juga secara otomatis akan membuatkan file index 
repository. 

Saat proses pembuatan image file selesai, muncul window yang memberi opsi 
untuk langsung memlakukan burning (gambar PA.4). Jika anda tidak ingin 
membakarnya ke CD klik tombol No. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


185 




























Jika dirasa perlu untuk memberi free space harddisk lebih besar sebaiknya setelah 
membuat ISO CD, remove/clean package yang telah didownload. Gunakan 
perintah apt-get clean seperti di bawah ini. 

$ sudo apt-get clean 

Sebagai anjuran dari penulis, sebaiknya saat mendownload program hendaknya 
tidak dicampur dengan mendownload update Ubuntu. Jika hendak download 
program, download program terlebih dahulu, backup menggunakan APTOnCD 
kemudian clean dengan perintah apt-get clean, baru download update (jika 
memang perlu buat anda). 

Update juga bisa 6\-backup (dan ingat melakukan dean juga). Hal ini untuk 
menghindari kebingungan di kemudian hari saat menginstall ulang Ubuntu anda. 
File ISO yang telah dibuat bisa juga anda backup ke CD/DVD untuk memberi 
ruang yang lebih besar di harddisk yang digunakan. 


B. Membuat Repository Offline dari DVD atau ISO 

Salah satu keuntungan menggunakan sistem operasi GNU/Linux, khususnya 
Ubuntu Linux serta distribusi lain keturunan Debian GNU/Linux adalah saat 
menginstall program, karena berbagai program aplikasi, library serta dokumentasi 
sudah tersedia di suatu server yang disebut repository. Dengan bekal komputer 
tersambung ke server repository tersebut maka end user dapat menginstall paket 
yang diperlukan, meng-upc/ate paket bahkan meng -upgrade sistem yang 
digunakan. 

Sayangnya kemudahan dan kenyamanan ini akan menjadi tidak nyaman karena 
komputer yang digunakan membutuhkan akses ke server repository dan itu 
artinya dibutuhkan koneksi internet, yang masih merupakan barang mahal bagi 
kebanyakan masyarat di Indonesia. Namun hal tersebut dapat di atasi dengan 
mempergunakan DVD repository atau dengan cara lain yakni membuat repository 
lokal pada hardisk yang digunakan. 

DVD repository merupakan kumpulan paket-paket dari repository Ubuntu yang 
dikemas dan didistribusikan dalam bentuk media DVD. Satu set repository berisi 3 
sampai 8 keping dvd (tergantung versi ubuntu yang digunakan) yang sudah 
lengkap bagian-bagian main, resctricted, multiverse dan universe. Untuk Ubuntu 
10.04 terdiri 8 keping DVD untuk repository- nya. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


186 













1. Mendapatkan DVD Repository 

Untuk mendapatkan DVD repository dapat dilakukan dengan menggunakan 
salah satu cara dibawah ini, yaitu: 

• Jika koneksi internet yang digunakan stabil dengan bandwidth yang besar, 
DVD iso repository dapat didownload dari mirror-mirror repository yang 
disediakan di server-server Indonesia, misalnya dari 
ftp://kambina.ui.ac.id/pub/ubuntu-repository atau mirror lainnya. Kemudian 
burning file iso tersebut ke media DVD atau kalau tidak biarkan saja di 
dalam hardisk sebagai iso file yang nantinya bisa di -mount dengan teknik 
khusus. 

• Memesannya secara online melalui penyedia repository online seperti 
www.okusicomputersupport.com . 

• Pinjam ke teman atau rekan yang memilikinya kemudian dicopy keharddisk 
lokal sendiri. 

DVD yang telah dimiliki dapat langsung digunakan sebagai installer dan 
berfungsi sebagai repository juga. 

2. Menggunakan DVD Repository 

Cara menggunakan DVD repository dapat melalui CLI (Command Line 
Interface) atau melalu GUI (Graphical User Interface) dengan synaptic. 

• Melalui CLI (Command Line Interface) : 

Agar dapat menggunakan dvd Repository di sistem Ubuntu, yang harus 
dilakukan adalah "mendaftarkan" dvd repository ke dalam sistem dengan 
cara memasukkan keping dvd Repository Ubuntu ke dalam dvdrom drive, 
selanjutnya jalankan perintah berikut: 

$ sudo apt-cdrom add 

Tunggu sampai proses scan packages selesai sehingga anda mendapatkan 
proses seperti berikut. 

$ sudo apt-cdrom -d /media/cdromO -m add 
Using CD-ROM mount point /media/cdromO/ 

Identifying.. [cld618279cfb4el0ca09f0elbc5dd8b4-2] 

Scanning disc for index files.. 

Found 2 package indexes, 0 source indexes, 0 translation indexes 
and 0 signatures 

This disc is called: 'Ubuntu 10.04 LTS _Lucid Lynx_ - i386 - DVD 
Repository - Disc 1 of 8 1 
Reading Package Indexes... Done 

Writing new source list Source list entries for this disc are: 
deb cdrom:[Ubuntu 10.04 LTS _Lucid Lynx_ - i386 - DVD Repository 
- Disc 1 of 8]/ lucid main restricted 

Repeat this process for the rest of the CDs in your set 

Pada proses di atas terdapat 8 dvd repository Ubuntu. Dengan demikian 
anda harus memasukkan dvd berikutnya dan mengulang proses di atas yang 
diawali perintah sudo apt-cdrom add hingga 8 dvd repository Ubuntu 
tersebut selesai "didaftarkan". 

• Menambahkan dvd repository melalui Synaptic 

Buka Synaptic melalui System - Administration - Synaptic Package Manager. 
Di Synaptic Package Manager, pilih Settings - Repositories kemudian Add 
Cdrom lalu masukkan DVD repositorynya ke DVD-ROM dan tunggu sampai 
scanning DVD selesai. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


187 



Sekarang, satu set dvd repository Ubuntu 10.04 Lucid Lynx terdiri dari 8 
keping DVD. Pada versi sebelumnya, versi 9.10 Karmic Koala terdiri dari 7 
DVD, pada versi 8.10 Intrepid Ibex terdiri dari 6 DVD, versi 8.04 Hardy 
Heron serta versi 7.10 terdiri dari 5 DVD. Dari kedelapan DVD repository 
Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, sudah terkandung komponen-komponen main, 
restricted, muitiverse, dan universe. Berikut isi masing-masing isi DVD 
repository: 

- Disc 1: DVD Installer plus komponen Main dan Restricted 

- Disc 2: Bberisi komponen Main, Restricted dan Muitiverse 

- Disc 3: Berisi komponen Universe dan Muitiverse 

- Disc 4: Berisi komponen Universe 

- Disc 5: Berisi komponen Universe 

- Disc 6: Berisi komponen Universe 

- Disc 7: Berisi komponen Universe 

- Disc 8: Berisi komponen Universe 

Jika dilakukan konfigurasi dengan benar file /etc/apt/sources.list akan ter- 
update dengan bertambahnya entry cdrom dari masing-masing dvd 
repository. Seperti yang diperlihatkan di bawah ini. 

$ cat /etc/apt/sources.list 


deb cdrom: 

- Disc 1 \ 
deb cdrom: 

- Disc 2 \ 
deb cdrom: 

- Disc 3 \ 
deb cdrom: 

- Disc 4 \ 
deb cdrom: 

- Disc 5 \ 
deb cdrom: 

- Disc 5 \ 
deb cdrom: 

- Disc 6 \ 
deb cdrom: 

- Disc 7 \ 
deb cdrom: 

- Disc 8 \ 


[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 
[Ubuntu 
of 8]/ 


10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

main 

restricted 




10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

main 

restricted muitiverse 



10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

muitiverse 

universe 




10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





10.04 

LTS 

Lucid 

Lynx 

i386 - 

DVD 

Repository 

lucid 

universe 





yang 

diakhiri dengan \ 

berarti 

satu 

baris yang 


Keterangan '■ be 
bersambung. 

Agar sistem APT di Ubuntu benar-benar hanya menggunakan repository dari 
dvd tersebut, ada baiknya menonaktifkan file /etc/apt/sources.list pada 
semua baris repository online yang ada, yakni dengan menambahkan baris 
komentar (#) di depan repository yang digunakan. Contoh salah satu entry 
di /etc/apt/sources.list seperti di bawah ini : 


deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid main restricted 
universe \ muitiverse 

dirubah menjadi: 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


188 






# deb http://bos.fkip.uns.ac.id/ubuntu lucid main restricted 
universe \ multiverse 

Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 

Untuk menginstall program aplikasi seperti biasa dapat menggunakan 
perintah seperti di bawah ini. 

$ sudo apt-get install namaaplikasi 

3. Sekilas tentang Struktur Sebuah Repository 

Agar end user bisa mengenal dan menggunakan dengan baik sebuah 
repository yang digunakan di Ubuntu Linux dan distribusi lain turunan Debian 
GNU/Linux, maka ada baiknya belajar dan memahami sebuah repository, 
bagaimana struktur direktori repository, apa yang terkandung di dalamnya dan 
hal-hal lain menyangkut repository. 

Mari mulai dengan melihat isi dari suatu cd Ubuntu. Di sini penulis 
menggunakan cd Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, anda dapat menggunakan cd 
ubuntu versi lain atau turunan Debian GNU/Linux yang lain, masukkan cd 
tersebut ke drive, mount dan browsing ada apa saja di dalam media tersebut. 
Di bawah ini merupakan output di media cd penulis: 

najwa@najwa-desktop:/cdrom$ Is -1 
total 1469 

-r--r--r-- 1 root root 143 2010-04-29 19:54 autorun.inf 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2010-04-29 19:56 casper 

dr-xr-xr-x 3 root root 2048 2010-04-29 19:55 dists 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2010-04-29 19:56 install 

dr-xr-xr-x 2 root root 16384 2010-04-29 19:56 isolinux 

-r--r--r-- 1 root root 4530 2010-04-29 19:56 md5sum.txt 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2010-04-29 19:55 pics 

dr-xr-xr-x 4 root root 2048 2010-04-29 19:55 pool 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2010-04-29 19:55 preseed 

-r--r--r-- 1 root root 225 2010-04-29 19:55 README.diskdefines 

lr-xr-xr-x 1 root root 1 2010-04-29 19:55 ubuntu -> . 

-r--r--r-- 1 root root 1469477 2010-04-27 00:06 wubi.exe 

Untuk CD installer Debian GNU/Linux maka output seperti dibawah ini. 

najwa@najwa-desktop:/cdrom$ Is -1 
total 1068 

-r--r--r-- 1 root root 27 2009-02-14 23:54 autorun.inf 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:54 css 

lr-xr-xr-x 1 root root 1 2009-02-14 23:54 debian -> . 

-r--r--r-- 1 root root 984 2009-02-07 01:35 dediction.txt 

dr-xr-xr-x 3 root root 2048 2009-02-14 23:54 dists 

dr-xr-xr-x 6 root root 6144 2009-02-14 23:54 doc 

-r--r--r-- 1 root root 565132009-01-23 23:43 g21dr 

-r--r--r-- 1 root root 8192 2009-01-23 23:43 g21dr.mbr 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:54 install 

dr-xr-xr-x 3 root root 2048 2009-02-14 23:54 install.386 

dr-xr-xr-x 5 root root 4096 2009-02-14 23:54 isolinux 

-r--r--r-- 1 root root 509091 2009-02-15 00:02 md5sum.txt 

dr-xr-xr-x 2 root root 4096 2009-02-14 23:54 pics 

dr-xr-xr-x 4 root root 2048 2009-02-14 23:55 pool 


ebook forum ubuntu4ndonesio.com 


189 



1 

1 

u 

1 

1 

H 

1 

1 

U 

1 

1 

root 

root 

9714 

2009-02-15 

00:02 README.html 

-r--r--r-- 1 

README.mirrors. 

root 

html 

root 

119979 

2009-02-14 02:52 

-r--r--r-- 1 

README.mirrors. 

root 

txt 

root 

60194 

2009-02-14 02:52 

i 

h 

i 

i 

h 

i 

i 

hi 

1 

1 

1 

root 

root 

398 

2009-02-14 

23:54 README.source 

1 

1 

U 

1 

1 

u 

1 

1 

u 

1 

1 

root 

root 

6150 

2009-02-15 

00:02 README.txt 

1 

1 

u 

1 

1 

u 

1 

1 

u 

1 

1 

root 

root 

292416 

2009-01-23 23: 

:43 setup.exe 

dr-xr-xr-x 

2 

root 

root 

2048 

2009-02-14 

23:54 tools 

-r--r--r-- 

loader.ini 

1 

root 

root 

237 

2009-02-14 

23:54 Win32- 


Struktur sebuah direktori repository (termasuk yang ada di internet) ada pada 
direktori yang tercetak tebal, yakni direktori dists dan pool 


dr-xr-xr-x 3 root root 2048 2010-04-29 19:55 dists 

dr-xr-xr-x 4 root root 2048 2010-04-29 19:55 pool 


Mari bersama-sama mengenal lebih dalam kedua direktori dists dan pool 
tersebut. 

• Direktori dists 

Pembahasan akan difokuskan pada media CD/DVD repository, sedang yang 
repository internet dapat dipelajarinya sendiri nantinya. Secara umum, 
direktori dists digunakan untuk menampung file-file index dari paket binary 
yang ada, index paket source, file Release, file Release.gpg dari arsitektur 
yang didukung. Tergantung dari distribusi yang digunakan (lucid, karmic, 
jaunty atau yang lain), isi direktori dists berbeda-beda, tapi umumnya berisi: 

1. lucid : Ini adalah distribusi yang digunakan (karena memang cdnya juga 
lucid). 

2. stable : Ini adalah simbolik link ke direktori distribusi yang digunakan 
(lucid). 

3. unstable : Sama seperti stable, ini juga merupakan simbolik link ke 
direktori yang sama. 

Di bawah direktori lucid- lah komponen distribusi berada (main, restricted, 
multiverse, atau universe ), file index paket, Packages.gz, Release file. Lebih 
detailnya bisa dilihat gambar RD.l berikut : 


dists./ 

-►Lucid' 


► 

► 

► 


Release 

Release.gpg 


Main/ 


► bina|y-i386/ 

—►Packages.gz 
►Release 

► source 


► Restricted/ 


► Stable 


-► source/ 


-Release 


► Unstable 

Gambar RD.l 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


190 






















Keteranaan: 

° Release, Release.gpg adalah file release dari distribusi lucid yang berisi 
berbagai hal mengenai distribusi yang digunakan (asal, label, versi, 
tanggal release, arsitektur, komponen, deskripsi, serta MD5Sum, 
SHA1 serta SHA256 dari file-file yang ada untuk keperluan security dan 
integritas data). 

° Main, Restricted adalah komponen dari distribusi aktif (lucid) dan 
komponen distribusi di Ubuntu dibagi menjadi empat komponen, yakni 
main, restricted, multiverse dan universe. Jadi tergantung dari dvd 
keberapa, maka komponen ini bisa berbeda-beda tiap dvd repositori. 

° Packages.gz adalah file index terkompresi dengan gzip yang berisi daftar 
paket yang tersedia di repository. Jadi saat mengupdate sistem, APT akan 
membaca file ini, dan menggunakan daftar tersebut untuk keperluan 
manajemen paket. 

° Binary-i386, biasanya adalah direktori untuk tipe paket binary dari 
arsitektur i386. 

° Source, biasanya adalah untuk tipe paket source. 

Selain itu di repositori internet, bisa terdapat juga Content-i386.gz, 
Packages.bz2 serta Packages untuk keperluan masing-masing. 

• Direktori pool 

Setelah mengetahui di mana file index paket berada, selanjutnya mencari 
paket yang akan diinstall kemudian, didirektori pool inilah semua berisi paket 
installer. Seperti halnya direktori dists, direktori pool juga terdiri dari 
komponen ubuntu yang digunakan yaitu main, restricted, multiverse atau 
universe. 

Paket-paket yang masuk kategori main akan berada di bawah direktori main, 
demikian juga yang masuk di kategori restricted. Paket yang ada di bawah 
direktori pool merupakan paket dalam format .deb ataupun .udeb. Paket- 
paket di directori pool tersusun secara alfabetik, A-Z, dengan paket-paket 
library juga disusun alfabetik secara tersendiri, dengan prefik lib, yakni dari 
iibA sampai dengan libZ. 

Semisalnya akan dicari paket .deb dari apache yaitu paket aplikasi web 
server open source yang sangat handal. 

najwa@najwa-desktop:~$cd /cdrom/pool/main 
najwa@najwa-desktop:/cdrom/pool/main$ Is -1 
total 326 

dr-xr-xr-x 103 root root 14336 2009-02-14 23:55 a 
dr-xr-xr-x 49 root root 6144 2009-02-14 23:55 b 


Karena apache secara alfabetik dimulai dengan huruf a maka selanjutnya 
masuk ke direktori a dan lihat isinya. 

najwa@najwa-desktop:/cdrom/pool/main$ cd a 
najwa@najwa-desktop:/cdrom/pool/main/a$ Is -1 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:55 antiword 
dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:55 antlr 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:55 apache2 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:55 apcupsd 

dr-xr-xr-x 2 root root 2048 2009-02-14 23:55 apmd 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


191 




Terlihat folder apache2 ada di dalam direktori tersebut, sekarang lihat isinya: 

najwa@najwa-desktop:/cdrom/pool/main/a$ Is -1 apache2 
total 10071 


-r--r--r-- 3 root root 45324 2009-06-18 16:06 apache2_2.2.8- 

lubuntuO.9_all.deb 

-r--r--r-- 3 root root 754884 2009-06-18 16:06 apache2.2- 

common_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 3 root root 1928730 2009-06-18 16:06 apache2- 

doc_2.2.8-lubuntuO.9_all.deb 

-r--r--r-- 2 root root 235472 2009-06-18 16:06 apache2-mpm- 

event_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 3 root root 72400 2009-06-18 16:06 apache2-mpm- 

perchild_2.2.8-lubuntuO.9_all.deb 

-r--r--r-- 2 root root 231036 2009-06-18 16:06 apache2-mpm- 

prefork_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 3 root root 234748 2009-06-18 16:06 apache2-mpm- 

worker_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 2 root root 205082 2009-06-18 16:06 apache2-prefork- 
dev_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 3 root root 6255392 2009-06-18 16:06 apache2- 

src_2.2.8-lubuntuO.9_all.deb 

-r--r--r-- 2 root root 205846 2009-06-18 16:06 apache2-threaded- 
dev_2.2.8-lubuntuO.9_i38 6.deb 

-r--r--r-- 3 root root 140120 2009-06-18 16:06 apache2- 

utils 2.2.8-lubuntuO.9 i386.deb 


Seperti terlihat bahwa paket-paket debian dari apache web server terletak di 
dalam direktori pool, di bawah folder main/a/apache2. Dengan 

menempatkannya paket-paket tersebut dalam suatu direktori pool yang 
terpusat, memudahkan pengguna jika ingin menambahkan paket baru dan 
mengupdate daftar index paketnya. 


4. Menggunakan file ISO DVD sebagai repository lokal 

Sebelumnya telah dibahas bagaimana menggunakan dvd repository secara 
langsung, bagaimana menambahkan dvd repository ke sistem APT dan 
mengenal struktur direktori yang ada di dvd repository, sehingga dengan 
memiliki dvd repository maka ketergantungan akan koneksi internet tidak 
menjadi masalah ketika akan melakukan proses install menginstall program 
aplikasi Ubuntu. 

Salah satu kelemahan dan kekurangan menggunakan dvd repository secara 
langsung adalah pengguna akan sering memasukkan dan mengeluarkan dvd 
tersebut ke dvdrom drive, dan ini menurut penulis adalah pekerjaan yang 
"menyebalkan" sehingga mungkin saja dvd repository kesayangan cepat rusak 
atau bahkan dvdrom drive- nya jadi error karena keseringan digunakan. 

Namun tenang saja, tentu saja ada solusi pemecahan masalah tersebut, yakni 
menggunakan dvd repository sebagai image file (file iso dari dvd tersebut) dan 
menempatkannya di hardisk yang digunakan lalu menggunakannya sebagai 
repository lokal. 

Sebaiknya hal ini dilakukan dengan beberapa alasan: 

• Memiliki ruang kosong pada harddisk yang cukup besar untuk menampung 
isi seluruh dvd repository. Bayangkan jika semua dvd repository Ubuntu 
10.04 yang jumlahnya 8 keping dvd akan ditempatkan di hardisk maka akan 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


192 



menghabiskan ruang sekitar 8 x 4 GB = 32 GB. Jadi pastikan anda punya 
free space yang cukup, alternate lainnya tidak usah di masukkan semua 
kehardisk, jadi hanya beberapa saja (misal 3 dvd pertama) sehingga bisa 
menghemat ruang hardisk. 

• Karena ingin menyalin dvd repository ke harddisk dan menggunakannya 
langsung dari harddisk, jadi tanpa perlu bolak-balik lagi memasukan ke 
dvdrom drive- nya. 

• Karena ingin dapat melakukan hal di atas dengan cepat dan mudah. 

Pada dasarnya, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

• Menyalin isi seluruh (atau sebagian) dari dvd repository yang ada. 

• Mengatur aplikasi manajemen paket APT agar menggunakan repositori pada 
harddisk anda. 

Untuk menggunakan file iso dvd repository, langkah-langkahnya sebagai 

berikut (tentunya ini bukan satu-satunya langkah, silahkan di "googling" 

berbagai tutorial dan petunjuk di internet) 

a. Buat file iso masing-masing dari dvd repository. 

b. Buat direktori tersendiri yang akan digunakan untuk tempat mount masing- 
masing iso DVD, semisal di direktori /home. 

c. Mount iso file ke direktori yang sebelumnya sudah dibuat. 

d. Sesuaikan konfigurasi repository APT di file /etc/apt/sources.list dengan 
lokasinya. 

e. Agar dapat digunakan dalam jaringan/LAN maka perlu membuat sebagai 
http server atau ftp server dan menyesuaikan isi /etc/apt/sources.list. 

4.1. Membuat ISO image dari dvd repository 

Tentunya untuk membuat sebuah file image iso dari cd/dvd yang ada, 
diperlukan sebuah cd/dvd writer serta aplikasi burning. Di Ubuntu ada 
aplikasi brasero, bagi yang menggunakan KDE ada K3B (seperti yang 
penulis gunakan sebagai contoh) dan bisa saja memakai Nero Burning 
Tool jika kita menggunakan Windows OS. 

Catatam 

Jika sudah memiliki file iso dari cd/dvd repository di dalam hardisk, tentu 
saja tidak diperlukan membuat iso file lagi dari dvd tersebut, tinggal 
menggunakan seperti langkah selanjutnya. 

Masukkan cd/dvd yang akan dibuat image, dan kemudian buka aplikasi 
burning- nya. Penulis menggunakan K3B dan Kubuntu CD sebagai contoh 
(gambar RD.2) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


193 




Untuk membuat file iso image dari cd/dvd, Pilih Copy CD. Pada Source 
Medium seharusnya sudah terdeteksi cd/dvd yang digunakan, lihat 
gambar RD.3 di bawah. 



ebook forum ubuntu-indonesia.com 


194 










































































































Pada bagian Settings, pilih Only create image untuk membuat image iso 
dari media dvd tanpa melanjutkan proses burning ke cd/dvd. Pada bagian 
tab Image, Isikan nama file iso yang diinginkan (gambar RD.4) 


Temporary File 
Write image file to: 
/home/fatur/kubuntu 9.04 i386.iso 
Free space in temporary directory: 
Size of project: 



697.7 MB 

695.8 MB 


Gambar RD.4 


Selanjutnya klik Start untuk melanjutkan proses pembuatan file iso 
(gambar RD.5) 



Gambar RD.5 


Jika proses selesai untuk pembuatan iso yang pertama, lanjutkan proses 
pembuatan iso berikutnya dengan cara yang sama, sehingga terbentuk 8 
buah file iso dari dvd repository. Berhubung keterbatasan space hardisk 
penulis, hanya menyediakan space 15 GB untuk menempatkan file iso 
tersebut, jadi hanya membuat 3 file iso dvd repository, sekitar 13 GB 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


195 



















































(gambar RD.6). Jadi buat rekan-rekan yang memiliki space hardisk yang 
lebih besar dapat membuat semuanya, sesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing. 


Location Edit View Go Bookmarks lools Settings Window Help 


Location: 3 /media/isodisk 



QOQO OOQCICI 

3 Root Folde . 

3 bin 
© Qboot 
3 cdrom 
© Qdev 
© 3 etc 
© 3 home 
© Q lib 
© Qmedia 
3 cdrorrl 
3cdrorr' 

ZMEB 


□ 


Name 

- 

Size 

File Type 

Modified 

Q^lost+found 

16.0 KB 

Locked Folder 

14/01/2010 

dvdl.iso 


4.4 GB 

ISO9660 Image File 

13/01/2010 

|~^ dvd2.iso 


4.4 GB 

ISO9660 Image File 

13/01/2010 

dvd3.iso 


4.4 GB 

ISO9660 Image File 

14/01/2010 





< ► 

£ 4 Items - 3 Files (13,1 GB Total) - One Folder 


Gambar RD.6 


Seperti yang terlihat pada gambar RD.6 ada 3 file iso yaitu dvdl.iso, 
dvd2.iso dan dvd3.iso hasil proses di atas. Jika anda memiliki free space 
harddisk yang lebih besar, tentunya akan berbeda. 

4.2. Menyiapkan direktory repository 

Seperti yang telah disebutkan di langkah sebelumnya, jika sudah tersedia 
file iso maka selanjutnya siapkan satu direktori untuk untuk menampung 
mount point dari iso di atas sehingga repository yang dibuat lebih tertata 
dengan baik. Hal ini dapat dilakukan menggunakan nautilus, konqueror, 
mkdir atau aplikasi yang paling disukai. 

Untuk membuat direktori yang dibutuhkan, buka terminal dan jalankan 
perintah berikut: 

$ mkdir -pv ubuntu-repo/{ubuntu-dvd-1,ubuntu-dvd-2,ubuntu-dvd- 
3} 

mkdir: created directory "ubuntu-repo' 

mkdir: created directory 'ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1’ 

mkdir: created directory 'ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2' 

mkdir: created directory "ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3' 

Catatan: 

Karena penulis hanya punya 3 iso dvd jadi hanya membentuk 3 folder. 
Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

4.3. Mount file ISO ke direktori repository 

Setelah direktori mount selesai disiapkan, saatnya memount iso dvd, 
sekali lagi buka terminal dan jalankan command berikut untuk m e-mount 
file iso ke direktori yang telah dipersiapkan. 

$ sudo mount -t iso9660 -o loop /media/isodisk/dvdl.iso \ 
/home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1 

$ sudo mount -t iso9660 -o loop /media/isodisk/dvd2.iso \ 
/home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2 

$ sudo mount -t iso9660 -o loop /media/isodisk/dvd3.iso \ 
/home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


196 






























Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 

Sesuaikan dengan iso yang anda miliki serta tempat menyimpan file iso 
tersebut, jika tidak ada masalah maka di direktori masing-masing di 
ubuntu-dvd-1 sampai ubuntu-dvd-3 akan t er-mount. Silahkan browsing 
menggunakan nautilus atau konqueror untuk memastikan bahwa dvd 
Repository tersebut sudah t ermount dengan baik. 

4.4. Menyesuaikan konfigurasi APT 

Agar repository bisa digunakan sebagai repository lokal, maka perlu 
melakukan perubahan konfigurasi file /etc/apt/sources, list dengan 
menyesuaikan path direktori repository yang telah dibuat pada langkah 
sebelumnya. 

Buka fil e /etc/apt/sources.list menggunakan editor kesukaan seperti gedit, 
nano atau kwrite. Pada contoh ini digunakan editor kwrite. 

$ sudo kwrite /etc/apt/sources.list 

Sisipkan tanda komentar (#) pada awal setiap baris untuk menonaktifkan 
repository yang aktif lalu tambahkan entry baru ke sources.list, sebagai 
berikut : 


deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1 lucid main 
restricted 

deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2 lucid main 
restricted \ multiverse 

deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3 lucid 
multiverse \ universe 


Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 

Simpan dan keluar dari editor kemudian jalankan $sudo apt-get update 
untuk meng-update database sistem APT Ubuntu. 

Beberapa catatam 

- Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hendaknya mengingat untuk 
menyesuaikan nama direktori, nama file, mount point, kemudian 
distribusi yang digunakan. Dalam contoh menggunakan lucid, bagi yang 
menggunakan karmic, hardy atau distribusi yang lain perlu disesuaikan 
juga, termasuk komponen-komponen masing-masing dvd repository 
seperti yang telah dibahas pada bagian awal sub bab ini. 

- Setelah menyimpan konfigurasi sources.list dan meng-update dengan 
apt-get update, maka repository lokal yang telah dibuat dapat 
digunakan dan siap melakukan proses install menginstall melalui 
repository ini. 


Perhatiam 

perintah mount iso seperti disebutkan di atas, seperti: 

$ sudo mount -t iso9660 -o loop /media/isodisk/dvdl.iso \ 

/home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1 

Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


197 





Bersifat tidak permanen, artinya akan hilang saat sistem di reboot. Jadi 
agar bisa digunakan maka harus m e-mount ulang seperti langkah di atas 
atau menambahkan entry di file /etc/fstab, agar bisa di -mount otomatis 
saat sistem booting. 

Sama seperti saat mengedit file sources.list, buka file /etc/fstab 
menggunakan editor kesukaan masing-masing. 

$ sudo kwrite /etc/fstab 

Karena ini file penting buat proses boot Ubuntu alangkah baiknya dibuat 
backup dulu. Setelah terbuka tambahkan entry mount di /etc/fstab 
sebagai berikut : 


/media/isodisk/dvdl.iso /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1 
iso9660 \ rw,loop=/dev/loopO 0 0 

/media/isodisk/dvd2.iso /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2 
iso9660 \ rw,loop=/dev/loopl 0 0 

/media/isodisk/dvd3.iso /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3 
iso9660 \ rw,loop=/dev/loop2 0 0 

Keterangan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 

Simpan, lalu keluar dari editor. Untuk test gunakan perintah mount -a 
kemudian cek dengan perintah df -h, harusnya ada baris tambahan mount 
point dari ketiga repository di atas. Jika tidak ada error lakukan proses 
restart untuk memastikan semua berjalan dengan benar. 

5. Membuat Repository Lokal di Hard Disk 

Cara yang dibahas sebelumnya adalah dengan menggunakan file iso dvd 
repository, m e-mount iso file tersebut dan menggunakannya sebagai 
repository. Jika ada pertanyaan "jika ingin menggunakannya di hardisk lokal 
bagaimana? tanpa perlu file iso tersebut?". Yaitu dengan cara membuat 
repository lokal di hardisk. Sebetulnya caranya hampir sama dengan cara yang 
di atas, hanya memperkaya khazanah pengetahuan tentang membuat 
repository lokal. 

Catatam 

Agar tidak menghabiskan free space hardisk terlalu besar sebaiknya digunakan 
salah satu saja, menggunakan iso atau membuat repository lokal di hardisk. 
Jadi ini merupakan teknik alternatif dari cara sebelumnya. 

Seperti yang telah dipelajari tentang struktur repository di atas, bahwa 
direktori utama sebuah repository ada di dists dan pool. Jadi cukup dengan 
mengcopy kedua direktori tersebut ke direktori yang terdapat dalam harddisk, 
penulis menggunakan contoh direktori yang sama dengan yang dipakai 
sebelumnya, yakni direktori /home/najwa/ubuntu-repo. Sesuaikan dengan 
punya teman-teman jika menggunakan direktori lain. 

Masukan dvd repository pertama ke dvd drive lalu buka terminal/konsole untuk 
mencopy direktori pool dan dists secara rekursif dari cdrom ke direktori tujuan 
(anda tentu saja dapat mengcopy direktori tersebut seperti biasa 
menggunakan file manager semacam nautilus atau konqueror, yang penting 
punya akses write kedirektori tujuan) dapat dilakukan dengan menjalankan 
command berikut: 

$ cp -rv /cdrom/{dists,pool} /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1/ 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


198 



Jika sudah selesai proses pengcopyan dvd pertama, lanjutkan dengan dvd 
kedua seperti perintah di bawah ini. 

$ cp -rv /cdrom/{dists,pool} /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2/ 

Lanjutkan untuk dvd yang ketiga. 

$ cp -rv /cdrom/{dists,pool} /home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3/ 

Jika masih punya dvd selanjutnya, lanjutkan proses yang sama dengan cara di 
atas. Setelah menyalin isi seluruh dvd, langkah selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah mengatur agar repository yang baru dibuat dapat digunakan 
oleh aplikasi manajemen paket. Seperti langkah di atas, yakni menyesuaikan 
isi /etc/apt/sources.list. Karena intinya tetap sama seperti saat menggunakan 
iso, jadi tidak perlu mengubah isinya, biarkan seperti awal. 


deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-1 lucid main 
restricted 

deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-2 lucid main 
restricted \ multiverse 

deb file:///home/najwa/ubuntu-repo/ubuntu-dvd-3 lucid multiverse 
universe 


Keteranaan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang bersambung. 

Selanjutnya jalankan apt-get update untuk meng -update database paket APT 
atau menggunakan Synaptic -» Reload. Langkah selanjutnya menggunakan 
repository yang dibuat sebagai source repository seperti saat install 
menginstall program maupun saat m e-remove aplikasi. 

Jadi membuat repository di hardisk mudah bukan..? O.. ya, agar repository 
yang dibuat bisa di akses melalui jaringan / LAN melalu http atau ftp, maka di 
komputer yang ada repositorynya harus dipasang service web server ataupun 
ftp server. Untuk hal ini silahkan dikembangkan lebih lanjut.. 


C. Menjalankan Aplikasi Windows di Ubuntu 

Umumnya pengguna yang baru migrasi ke Ubuntu dari sistem operasi Windows 
masih membutuhkan beberapa aplikasi yang sering digunakan. Oleh karena itu 
tulisan ini dibuat agar masalah ketergantungan aplikasi tidak menjadi masalah 
untuk total migrasi nantinya. Tulisan ini diharapkan menjadi solusi sementara 
sampai kebutuhan aplikasi di Ubuntu benar-benar telah terpenuhi. 

Ubuntu hadir tidak hanya bisa menjalankan aplikasi berbasis GNU/Linux saja, 
tetapi juga dapat menjalankan aplikasi berbasis Windows. Namun tentunya 
dibutuhkan aplikasi tambahan khusus untuk menjalankan aplikasi Windows 
tersebut dan aplikasi yang umumnya digunakan adalah l/l/I/VE (Windows 
Emulator). 

1. Menginstal Wine 

Untuk menginstal Wine bisa langsung menggunakan repositori Ubuntu, tetapi 
lebih disarankan untuk menggunakan repositori wine-ppa karena lebih up to 
date. Caranya mudah sekali, buka terminal ketik : 

$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa 

Lalu update repositori dan install wine dengan cara sebagai berikut: 

$ sudo apt-get-update && sudo apt-get install wine 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


199 





Atau jika menggunakan, Synaptic Package Manager adalah sebagai berikut 
(gambar WN.l): 



Setelah aplikasi Wine terinstal dengan benar, maka aplikasi tersebut sudah 
siap untuk menjalankan atau menginstal aplikasi berbasis Windows. Sebaiknya 
dilakukan setingan konfigurasi Wine terlebih dahulu. 

Buka Application > Wine > Configure Wine (gambar WN.2) atau bila 
menggunakan terminal cukup diketik sudo winecfg. 


££ Other ► 

Iff. Sound & Video ► 

System Tools ► 

f "Wine ► p* Programs 

g Ubuntu Software Center Pg Browse C: Drive 


® Uninstall Wine Softwaie 


Gambar WN.2 



Selanjutnya akan muncul window Wine Configuration (gambar WN.3) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


200 






























Untuk tahap awal beberapa point yang diatur sebagai berikut: 

- Tab Application, diatur Versi Windows (3x, 9x, XP, Vista, 7) untuk setiap 
Aplikasi Windows yang diinstal, secara default akan diset ke Windows XP. 

- Tab Audio, untuk cek sound bisa di klik tombol Test Sound, hal ini penting 
jika akan menginstal aplikasi yang menghasilkan output suara/musik seperti 
Winamp ataupun Game. Bila tidak ada suara pada test sound, ubah 
Hardware acceleration dari Full ke Emulate (gambar WN.3) 

- Tab Graphics, bila dipilih Emulate Virtual Desktop, maka Wine akan 
membuat desktop dengan ukuran yang telah ditentukan dan aplikasi akan 
jalan di dalam desktop tersebut. Secara default Wine tidak membuat virtual 
desktop. 

2. Menginstal dan Menjalankan Aplikasi Windows 
• Menginstal Aplikasi Windows 

Aplikasi windows biasanya dalam bentuk file executable (.exe). Untuk 
menjalankan instalasi file exe, buka file explorer (Nautilus) lalu klik dua kali 
pada file exe tersebut, karena setelah Wine terinstal secara default semua 
file exe akan dijalankan dengan Wine. 

Apabila dengan klik dua kali ternyata file exe tersebut tidak dijalankan 
dengan Wine, maka lakukan klik-kanan lalu pilih Open with Wine Windows 
Program Loader (lihat gambar WN.4). 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


201 








































QtWeb-setup.exa 


' 


iri Open with Archive Manager 

Open with Wine Windows Progran^Loader 

Open with Other Application... 


rogram Loader" to operi 


Gam bar WN.4 


Agar default aplikasi menggunakan Wine, maka klik kanan pada file exe, 
pilih Properties, pilih tab Open With lalu pilih Wine (Gambar 05) 



Proses instalasi dengan Wine akan serupa dengan proses instalasi yang 
dilakukan di Windows, ikuti saja langkah-langkah instalasi seperti biasa 
sampai selesai. 

• Menjalankan Aplikasi Windows 

Untuk menjalankan aplikasi Windows yang telah diinstall dengan Wine, yaitu 
dengan klik menu Applications - Wine - Programs - (nama aplikasi). 
Misalnya pada tahap instalasi aplikasi tadi telah diinstall QtWeb Internet 
Browser maka akses programnya seperti gambar WN.6 di bawah ini. 


Iff . Sound & Video 
System Tools 


► Programs 

Ubuntu Software Center Pf Browse C: Drive 
jQ Configure Wine 

Uninstall Wine Software 


" Accessories 

^ QtWeb Internet Browser 


Gambar WN.6 


Selanjutnya akan terbuka window aplikasi QtWeb Internet Browser (gambar 
WN.7) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


202 





























Catatam 

Tidak semua aplikasi Windows dapat dijalankan dengan Wine, namanya juga 
emulator yang tidak bisa sama persis dengan lingkungan Windows yang 
sesungguhnya. Akan tetapi Wine terus disempurnakan dan dari hari ke hari 
aplikasi Windows yang bisa dijalankan di Wine semakin bertambah banyak dan 
pada saat ini sudah mencapai puluhan ribu aplikasi termasuk di dalamnya game- 
game Windows. 

Untuk mengetahui daftar aplikasi-aplikasi Windows apa saja yang bisa dijalankan 
dengan Wine bisa dilihat di http://appdb.winehq.ora . Di WineHQ, aplikasi-aplikasi 
dikategorikan dalam beberapa penilaian, yang tertinggi adalah PLATINUM yaitu 
aplikasi yang bisa dijalankan tanpa masalah dan yang terendah adalah GARBAGE 
yaitu aplikasi yang tidak bisa dijalankan dengan Wine. 

Maksud tulisan tentang Wine dibuat untuk membantu end user Windows 
beradaptasi secara perlahan dengan lingkungan Ubuntu. Jika telah terbiasa 
dengan aplikasi-aplikasi Ubuntu sangat disarankan untuk tidak lagi menggunakan 
software-software bajakan yang sering ditemukan di lingkungan sebelumnya. 


D. Flash disk sebagai media instalasi ubuntu 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ditandai dengan hadirnya perangkat 
elektronik yang semakin canggih dan mini, salah satunya adalah netbook yang 
tidak menyediakan cdrom yang salah satu manfaatnya sebagai media instalasi 
sistem operasi. Salah satu cara agar dapat melakukan instalasi Sistem Operasi 
pada netbook tersebut adalah menggunakan UFD (Usb Flash Disk). Namun perlu 
beberapa langkah agar flashdisk dapat difungsikan sebagaimana cdrom. 

Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan software yang dapat menjadikan 
flashdisk menjadi bootable, salah satunya adalah unetbootin yang dapat 
dijalankan di OS windows dan GNU/Linux sesuai dengan tipe file instalernya. Pada 
pembahasan ini penulis menggunakan Ubuntu Karmic Koala. Untuk mengistal 
unibootin anda dapat menjalankan perintah berikut dalam terminal. 

$ sudo apt-get install unetbootin 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


203 





















Setelah proses instalasi unetbootin selesai silakan anda jalankan unetbootin 
dengan cara membuka menu Applications - System Tools - Unetbootin. Perlu 
diperhatikan dalam menjalankan unetbootin pastikan terlebih dahulu hanya ada 
satu flashdisk yang terpasang pada komputer yang digunakan. Hal ini 
dimaksudkan agar anda tidak salah menentukan flasdisk mana yang hendak 
dijadikan bootable karena penamaan flashdisk tidak didasarkan pada label 
sebagaimana yang dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya file iso Ubuntu telah 
dimiliki baik yang didapat dari cd installer Ubuntu maupun didownload dari 
internet. 

Berikut tampilan unetbootin. 



Pada tampilan window di atas terdapat terdapat tiga sumber yang dapat 
digunakan untuk membuat flashdisk yang bootable yaitu: 

1. Distribution, apabila ingin membuat flashdisk bootable langsung dari situs yang 
menyediakan; tentunya cara ini harus memiliki koneksi internet. 

2. Diskimage, apabila membuat flashdisk bootable yang berasal dari file image. 
Format file yang dikenali oleh unetbootin salah satunya adalah *.iso 

3. Custom kernel, apabila hendak membuat flashdisk bootable dengan kernel dan 
initrd yang dapat anda tentukan sendiri. 

Sebagaimana yang disarankan pada bahasan sebelumnya, saya asumsikan bahwa 
anda telah memiliki file iso sebagai bahan untuk membuat flashdisk bootable. 
Dengan demikian anda akan menggunakan diskimage (pilihan ke-2 di atas). 
Untuk menentukan lokasi file image tersebut yaitu dengan cara mengetikkan 
lokasi/paf/?-nya pada text field seperti yang terlihat pada gambar UB.l di atas 
atau menggunakan button browse untuk mencari lokasi file iso berada. 

Setelah mengambil file image dimaksud, langkah selanjutnya adalah memastikan 
drive yang akan dijadikan bootable. Pengaturan ini dapat dilihat pada bagian 
bawah tampilan window unetbootin. Apabila flasdisk sudah dipasang sebelum 
program ini dijalankan, maka unetbootin akan mendeteksi secara otomatis 
keberadaan flasdisk. Seperti yang terdapat pada gambar UB.2 di bawah ini. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


204 



















































□ Show All Drives tUse with Care) 


Type: 


USB Drive 

T 

Drive: 

/dev/sdcl 

T 


Gambar UB.2 


Pada pilihan type sebenarnya anda juga dapat menjadikan hardisk sebagai media 
instalasi dengan cara memilih hard driver. Sedangkan pilihan drive untuk 
menentukan drive yang akan dijadikan disk bootable. 

Gunakan fasilitas checkbox show all drives untuk menampilkan seluruh drive yang 
terdeteksi oleh aplikasi unetbootin (selanjutnya penulis sebut sebagai drive). 
Langkah berikutnya adalah proses penanaman sistem boot pada drive yang telah 
ditentukan. Untuk menjalankan proses tersebut silakan klik tombol OK. 

Apabila pada drive tersebut terdapat sistem boot, maka Anda akan mendapatkan 
peringatan overwrite sistem seperti gambar UB.3 berikut. 


yCv The file /media/FC30-3DA9/ubnkern already exists. Press "fes to AH' to 
/ • \ overwrite it and not be prompted again, "fes 1 to overwrite files on an 
individual basis, and 'No' to retain your existing version. If in doubt, 
press ,y fes to AH'. 

|j Sjfas i| [ testoAII | | No 

Gambar UB.3 


Untuk melanjutkan proses pembuatan flashdisk sebagai media instalasi klik yes to 
all, berikutnya biarkan proses berjalan sendiri yang akan menghabiskan beberapa 
jeda waktu. Perhatikan gambar UB.4 di mana terdapat empat proses yang harus 
dilalui yaitu: 

1. Downloading files, proses ini memastikan kelengkapan file yang akan 
dimasukkan ke dalam drive. Proses ini akan memakan waktu yang lama 
apabila anda memilih distribution sebagai bahan drive bootable. 

2. Extracting and copying files, file yang didownload hampir dipastikan berupa file 
kompresi sehingga perlu di-extract dan digandakan ke dalam drive. 

3 Installing bootloader adalah proses penanaman sistem boot pada drive. 

4. Installing complate, reboot merupakan proses akhir dari tahapan di atas. 


1. Downloading Files (Done) 

2. Extracting and Copying Files (Current) 

3. Installing Bootloader 

4. Installation Complete, Reboot 


Extracting files, please wait... 

Arc h i ve: /m ed i a/M ASTE R/sem enta ra m a st er/OPE RATI N G SYS YE M/u b u nt u -10.0 4 -d e 
Source: casper/filesystem.squashfs (666 MB) 

Destination: /media/FC3Q-3DA9/casper/filesystem.squashfs 

Extracted: 11 of 188 files 


IM 


Gambar UB.4 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


205 



























Sukses atau tidaknya proses tersebut ditandai dengan tampilan berikut (gambar 
UB.5) 


1. Downloading Files (Done} 

2. Extracting and Copying Files (Done} 

3. Installing Bootloader (Done} 

4. Installation Complete, Reboot (Current) 

After rebooting r select the USB boot option in the BIOS boot menu. 
Reboot now? 


Reboot Now 


Exit 


Gambar UB.5 


Untuk memastikan hasilnya bisa digunakan, silakan restart komputer konfigurasi 
setingan BIOS agar boot pertama dari media usb. Maka anda akan mendapatkan 
hasil yang sama dengan menggunakan cd instalasi Ubuntu. 


E. Nonaktifkan Automount External Drive 

Salah satu tujuan dinonaktifkan automount karena sering kali menggangu kerja 
dengan terbukanya File manager (Nautilus) pada window baru. Menonaktifkan 
automount pada external drive seperti hardisk-portable, flashdisk dan USB 
storage yang lainnya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: 

1. Nautilus File Management 

• File Management secara default tidak ditampilkan, maka pertama diedit dulu 
biar bisa tampil di menu System. 

Buka System - Preferences - Main Menu. Masuk ke Preferences (kolom kiri) 
kemudian beri tanda contreng pada 'File Management' (kolom kanan). 


• Buka System - Preferences - File Management (gambar NA.l) 



Gambar NA.l 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


206 






















• Buka tab Media (paling kanan), perhatikan gambar NA.2 di bawah ini. 



• Ubah setting pada 'Never prompt or start programs on media insertion' dan 
hilangkan contreng pada 'Browse media on inserted' (gambar NA.3) 



2. Configuration Editor 

• Configuration Editor secara default tidak ditampilkan, maka pertama diedit 
dulu biar bisa tampil di menu Applications. 

Buka System - Preferences - Main Menu. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


207 

































masuk ke System Tools (kolom kiri), kemudian beri tanda contreng pada 
'Configuration Editor' (kolom kanan). 

• Buka Application - System Tools - Configuration Editor sehingga muncul 
window seperti gambar NA.4 



• Masuk ke /apps/nautilus/preferences/ beri tanda contreng pada 
media_autorun_never. 

media_automount serta media_automount_open hilangkan tanda 
contrengnya (gambar NA.5). 



3. Terminal 

• Tekan kombinasi tombol keyboard alt+F2, kemudian ketik gnome-terminal 
lalu enter. 

• Lanjutkan dengan perintah di bawah ini. 

$ gconftool-2 --set "/apps/nautilus/preferences/media_automount" 
--type \ bool false 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


208 







































$ gconftool-2 --set "/apps/nautilus/preferences/media_ \ 
automount_open" --type bool false 
$ gconftool-2 --set "/apps/nautilus/preferences/media_autorun_ \ 
never" --type bool true 

Keteranaan : baris yang diakhiri dengan \ berarti satu baris yang 
bersambung. 

Untuk memastikan fungsi Automount External Drive tidak bekerja colokkan usb 
flash drive yang anda miliki. 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


209 



DAFTAR KONTRIBUTOR 


BAB DAFTAR TULISAN 


Kontributor 


Editor 


I INSTALASI UBUNTU DESKTOP 10.04. LTS 


Media Instalasi Ubuntu . Bro Sudoers 

Mengenal Partisi GNU/Linux Ubuntu . Bro Sudoers 

Instalasi Ubuntu Desktop 10.04 LTS . Bro ivana 

Teknik Instalasi paket-paket Ubuntu . Bro thrvers 


Bro Sudoers (1) 
Bro iyana (2) 
Bro thrvers (3) 


II SOLUSI HARDWARE UBUNTU 


Install VGA di Ubuntu . 

Install/compile Ulang Sound (alsa-driver)... 
Instalasi driver wifi Broadcom di Ubuntu.... 
Install Mobile Modem. 

Install Printer di Ubuntu . 


Bro blackshirt 
Bro pinasuters 
Bro pinasuters 
Bro aptfast & 
Deny26 & thrvers 
Bro iyang 


Bro Sudoers (1) 
Bro EeuI (2) 

Bro thrvers (3) 


III DESKTOP ENVIRONMENT 

Ubah Theme Ubuntu, Wallpaper, Icon dan Bro TuxLany 


lainnya. 

Install Theme di Ubuntu . Bro ninia 

Screensaver. Bro lisnux 

Membuat Shortcut di Desktop. Bro TuxLany 

Akses Program Lebih Cepat Via Panel . Bro lisnux 

Startup Applications. Bro lisnux 

Conky, aplikasi pemonitor system di Bro freezy 

desktop . 


Bro ninia (1) 

Bro Sudoers (2) 


IV OPTIMALISASI UBUNTU DESKTOP 


Perintah-perintah dasar GNU/Linux . Bro Ondedark 

Instalasi codec dan memainkan multimedia Bro GTKoentii 

Efek Desktop 3D di Ubuntu. Bro Andi 

Manajemen Paket di Ubuntu dengan APT .. Bro blackshirt 


Bro blackshirt (1) 
Bro Sudoers (2) 


V APLIKASI UBUNTU 

Nautilus - File Manager Ubuntu. 

Gedit, text editor standar Ubuntu . 

Pemutar Multimedia di Ubuntu . 

MMC, Multimedia Converter GNU/Linux 
Cheese - Aplikasi Webcam GNU/Linux 
K3B - Disc Burner GNU/Linux yang 

Powerful I . 

Clamav - Antivirus untuk GNU/Linux .. 


Bro Deny26 Bro Deny26 (1) 

Bro blacksaha69 Bro Epul (2) 

Bro Soekarmana Bro Sudoers (3) 

Bro ninia 
Bro ondedark 
Bro Deny26 

Bro Deny26 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


210 


























Gkamus - Aplikasi kamus elektronik di 

Ubuntu . 

Wammu, PC Suite di GNU/Linux . 

Ksnapshot, screen capture di GNU/Linux ... 


Bro ninia 

Bro lisnux 
Bro KoenTUX 


VI BERINTERNET DENGAN UBUNTU 


Instalasi Browser Google Chrome/ 

Chromium . 

Pidgin, Aplikasi Chating. 


Aria2, Download Manager Console 

Berkecepatan Tinggi . 

Firestarter, firewall di Ubuntu . 

VII TIPS DAN TRIK UBUNTU 

Backup Hasil Install dari Repository Online 
Membuat Repository Offline dari DVD atau 

ISO. 

Menjalankan Aplikasi Windows di Ubuntu .. 
Flash disk sebagai media instalasi ubuntu .. 
Nonaktifkan Automount External Drive . 


Bro GTKoentii 

Bro Sudoers (1) 

Bro thrvers, 
freeazy. 

Cyb3erFr3edOM. 

Sudoers 

Bro blackshirt 

Bro freeazy (2) 

Bro Ninia 

Bro Deny26 

Bro ninia (1) 

Bro blackshirt 

Bro Sudoers (2) 

Bro MasDio 

Bro epul 

Bro thrvers 

Bro Epul (3) 


ebook forum ubuntu-indonesia.com 


211 











